Rp 10.000,- 





MAJAI 


^ONESIA 


Nomor 13 - Tahun II 


mjn 

J n rMi llrj 



i omi ftfiiM kkM in 














Baca dan Temukan Jawabannya di 
' \ 


INFO&UFO 


MAJALAH UF 


INDONESIA 




INFO&UFO 


MAJALAH UFO INDONESIA 


ISSN : 1411-9676 


Penerbit: 

Yayasan INFO-UFO 

Pemimpin Redaksi 

Nur Agustinus 

Staf Redaksi 

Leonardus T. 

Rosye Kusuma Dewi 

Sekretaris Redaksi 

Maria Yuthi Anggraheni 

Bagian Keuangan 

Johana CR. 

Iklan 

Ragil Sugiharto 

Koresponden LN 

Endang Martina (USA) 

Bagian Umum 

Heri Basuki 

Alamat Redaksi 

Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175, Indonesia 
Telp. (031) 3542570, 3526207 
Fax. (031) 3559283 

http://www.info-ufo.com 
email: redaksi@info-ufo.com 


Majalah INFO-UFO menerima 
sumbangan naskah atau artikel. 

Isi majalah INFO-UFO belum 
tentu sama dengan pandangan 
Yayasan INFO-UFO. 

Rekening Bank: 

BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 
(a/n: Agustinus Nur Pratidina) 


Hotline Pelanggan: 

(031)3557728 



Dari Redaksi 

Anggota polisi Herbert Schirmer 
pernah melaporkan bahwa ia telah 
disorot oleh suatu sinar misterius ketika 
mobil patrolinya mendekati sebuah UFO yang sedang mendarat di Ashland, 
Nebraska pada tanggal 3 Desember 1967. Belakangan ia menjadi penderita 
tak bisa tidur malam, sering diganggu oleh mimpi-mimpi mengerikan sehingga 
memerlukan bantuan ahli ilmu jiwa. Di bawah pengaruh hipnotis, dia 
menceritakan bagaimana ia dibawa ke dalam UFO itu. 

Apakah Anda pernah mimpi bertemu UFO atau alien? Atau mengalami 
tidur kaku tak bisa bergerak (tindihan)? Sampai sekarang pun banyak aspek 
dalam tidur yang belum benar-benar terungkap. Salah satunya paralysis noctuma 
alias ketindihan, atau orang Sunda bilang eureup-eureup. Pada kondisi ini selama 
beberapa detik penderita merasa ditindih sesuatu, sehingga tidak bisa bergerak 
atau bernapas. 

Penjelasan mengenai kasus ketindihan itu bisa beragam. Dari sudut pandang 
tradisional, Sunda misalnya, penyebabnya adalah laba-laba berjumlah kaki ganjil 
yang juga menempati kamar tidur pelaku. Sedangkan di Newfoundland kasus 
itu dikatakan akibat pekerjaan usil tukang sihir. Tapi, pandangan dalam penelitian 
masalah UFO, hal ini berkaitan dengan kasus alien abduction. 

Dulu, di kalangan masyarakat Eropa, ada yang menghubungkan ketindihan 
dengan peran Succubus dan Incubus, roh jahat penggoda cinta. Yang menjadi 
pertanyaan adalah, apakah Succubus dan Incubus itu benar nyata ada? 

Sebenarnya, pada saat tidur sekalipun, otak manusia masih aktif. “Otak tetap 
aktif saat tidur,” ujar Dr. Robert Stickgold dari Harvard Medical School di 
Boston. Sepanjang hari, otak menerima informasi dalam kapasitas yang lebih 
cepat daripada kemampuannya untuk memproses informasi tersebut, sehingga 
dalam tidur otak tetap melakukan aktivitas pemrosesan tersebut. 

Lalu, bagaimana hubungan antara mimpi melihat UFO atau bertemu alien 
dengan kemungkinan telah terjadinya kontak dengan alien yang tak disadari? 
Ikuti beberapa pengalaman orang yang mengungkapkan bahwa dirinya sering 
mendapat mimpi melihat UFO. 

Selamat membaca. 



Alien abductions happen 24 hours a day, 
anyday of the year. My assistant and I work 
with abductions almost every day. Just 
remember that without negative spirits, there 
is no sickness or problem. 

Leo Jean, 

Alien Abduction Therapist 


Nomor 13 


3 


INFO-UFO 
















SURA T PEMBACA HZ 


Kirimkan saran atau komentar Anda 
ke redaksi INFO- UFO. 


Pengalaman diculik UFO 

Setelah saya membeli majalah 
INFO-UFO no 11 ini, saya teringat 
peristiwa diculiknya seorang pelukis 
terkenal di Bandung sekitar tahun 
1980-an, beliau menyampaikan 
kejadian yang dialaminya di depan 
suatu forum di lobby hotel. Peristiwa 
awalnya, sewaktu beliau di Amerika 
Serikat terkena sorot sinar yang 
keluar dari sebuah pesawat piring 
terbang dan seolah-olah memberi 
perintah agar membuat rumah di 
Bandung yang atapnya bulat seperti 
halnya mirip piring terbang. 
Sekembalinya di Bandung, waktu itu 
malam hari, sewaktu ia duduk 
dijemput oleh beberapa robot dan 
dibawa oleh pesawat jenis piring 
terbang dan baru kembali pukul 
0400 subuh. Alangkah menariknya 
bila beliau menuliskan 
pengalamannya dalam majalah 
INFO UFO. Atas perhatiannya 
saya ucapkan terima kasih. 

Rudy Zam, Semarang 

Pengalaman pelukis dari 
Bandung, Sudjana Kerton, diculik 
UFO pernah diulas di majalah 
INFO-UFO edisi 2.Kisahnya 
pertama kali dimuat di buku 
u Tafakur Di Galaksi Luhur” karya 
Dedy Suardi. Sudjana Kerton telah 
meninggal dunia pada bulan April 
1994. (Red) 

UFO di tempat terpencil 

Saya adalah pembaca setia 
majalah INFO-UFO yang berada di 
luar pulau. Saya mau menanyakan 
“Mengapa mayoritas daerah yang 
dikunjungi oleh UFO adalah daerah 
luar pulau khususnya daerah 


terpencil?”. Dan apa yang saya 
harus lakukan jika bertemu dengan 
UFO? Akhir kata saya ucapkan 
terima kasih atas semua 
perhatiannya. Buat majalah INFO- 
UFO sukses selalu. 

Almei, Balikpapan 
Seminar di Kampus 

Dulu pas aku masih belum hobi 
baca belum ada tuch yang namanya 
majalah yang mambahas abis apa 
itu UFO. Nah kebetulan saja 
sekarang aku demen banget baca, 
dan aku sudah menemukan majalah 
yang cocok yaitu majalah INFO 
UFO. Kapan INFO UFO ngadain 
seminar di kampus-kampus? Aku 
tunggu lho, soalnya banyak juga lho 
yang ngefans sama majalah INFO- 
UFO. Selain menambah pengeta¬ 
huan juga menambah wawasan kita 
tentang luar angkasa, meskipun 
sampai sekarang UFO belum juga 
terungkap misterinya. 

Gina, Surabaya 
Halo UFO mania... 

Saya percaya dengan UFO atau 
bisa dikatakan kehidupan lain di luar 
Bumi atau di dalam Bumi itu sendiri, 
Saya terbuka akan pemikiran baru 
akan UFO dan Saya mendukung 
keberadaan mereka tidak 
mengganggu Manusia tapi 
menunggu kita menerima mereka 
untuk menjadi teman pendamping 
dan membantu tujuan masa depan 
Manusia baik dalam Teknologi dan 
terutama Spiritual. Jika memang 
Mereka berniat jahat dan ingin 
menghancurkan peradaban 
Manusia, buat apa Mereka 


menunggu Manusia untuk menjadi 
suatu peradaban maju yg bisa 
menandingi Mereka nanti, jika saat 
ini saja dengan teknologi super y g 
Mereka miliki bisa dengan sangat 
mudah menghilangkan peradaban 
kita. Itu adalah pemikiran kuno yg 
menjelaskan tentang tujuan mereka. 
Saya rasa pendapat tentang suatu 
peradaban yg sudah bisa menjelajah 
antar Galaksi dan Dimensi tidak 
mungkin memiliki tujuan 
menghancurkan, dengan kemajuan 
seperti itu tentu saja y g sangat 
menonjol bagi setiap mahkluk adalah 
peningkatan spiritualnya, bagi Saya 
Mereka adalah teman y g baik. Oke 
makasih...udah baca pendapatku. 

Heaven On Earth. 

Temmy Hendrik 

UFO hanya di Luar Negeri? 

Saya ingin tahu mengapa 
kejadian penampakan UFO sering 
sekali terjadi di luar negeri? Dan 
apakah UFO atau alien hanya 
memperlihatkan dirinya di negara- 
negara yang sudah maju saja? 

Maura-Jakarta 

Fenomena UFO di Indonesia 
sebenarnya banyak. Banyak 
penampakan yang dilaporkan 
oleh para saksi. Hanya saja, 
mungkin hal itu masih dianggap 
berhubungan dengan alam ghaib 
atau paranormal. Selain itu, 
kebanyakan saksi mata tidak 
tahu harus melapor kemana, atau 
mereka takut dianggap 
berkhayal atau berkata bohong. 
Hal seperti ini menyebabkan 
jarang orang yang melaporkan 
pengalamannya (Red) 



INFO-UFO 


Nomor 13 






d 


a f t a 


Nomor 13 



r 




Gambar Sampul: 
Mimpi Diculik Alien 


Apakah pada saat 
manusia sedang tidur, 
gelombang otak manusia 
berada pada posisi tertentu 
sehingga frekuensinya 
dengan mudah “ditangkap” 
oleh alien? Dan hal ini 
muncul dalam bentuk 
mimpi bertemu UFO? 


Dewa-dewi seperti 
duyung banyak dipuja di 
Cina, India, Siria, Yunani 
dan Roma. Mereka selalu 
menjadi tokoh dalam 
semua cerita rakyat. 
Apakah mereka 
sebenarnya merupakan 
alien dari dalam laut? 


31 


Di Brazil ada kasus 
tertangkapnya alien dengan 
tiga tonjolan di kepalanya 
dan kulit yang gelap dan 
kulit berminyak. Ketika 
ditangkap, makhluk itu 
sedang berjongkok seperti 
sedang terluka. 





4_ 

6 _ 

8 

9 _ 

10 

14 

18 

21 

26 

31 

40 

42 

44 

47 

50 


Surat Pembaca 


Monitor 


Opini: Penculikan Alien 


Foto-Foto UFO Masa Lalu 


Mimpi UFO Pertanda Pernah Diculik Alien? 


Pengalaman Mimpi UFO 


Galeri: Jim Dallmeier 


Hubungan Global ET 


Apakah Putri Duyung Makhluk USO? 


Alien Tertangkap Di Varginha, Brazil 


Bertemu Alien Melanggar Hukum 


Daftar Peserta Lomba Karya Tulis UFO 


Resensi Film 


SETI: Mencari Signal Buatan Yang Jauh 


Unik: Gantungan Kunci UFO Mania 


Nomor 13 


5 


INFO-UFO 


































o n i t o r 



UFO ROUNDUP 

Editor: Joseph Trainor 

http ://uf oinfo.com/roundup/index. shtml 


Dua Pesawat UFO terbang di 
atas Berlin 

Berlin yang terkenal sebagai kota 
terbesar di Jerman minggu malam, 
tanggal 15 September 2002, dua 
pesawat UFO melintas di daerah 
tersebut. Seorang saksi mata yang 
bernama Mark Mainwaring melihat 
sebuah bintik terang seperti awan 
yang bersih di langit. Pertama kali 
saksi melihat ia mengatakan bintik 
tersebut seperti bintang di malam 
hari. Mark mengamati obyek 
tersebut yang mulai muncul dari 
barat laut sampai benda tersebut 
berpindah. Dia memperhatikan 
objek tersebut kira-kira 1 menit, 
kemudian melihat obyek yang sama 
muncul lagi mengikuti jalan kecil 
yang sudah dibuat oleh pesawat 
yang terdahulu. Dengan mengamati 
objek itu dengan teleskop dari 
permulaan muncul sampai obyek 
tersebut tidak muncul kembali. 
Ketinggian objek tersebut kira-kira 
lebih dari 50.000 kaki (15,000 
meter). Obyek itu seperti membuat 
jalan kecil sampai kecepatannya 1/ 
3 dari beberapa satelit yang 
sebelumnya pernah saya amati. 

Saksi menggambarkan objek 
yang pertama berhenti untuk 
mempertahankan objek yang kedua, 
sampai kira-kira di sampingnya 
(perkiraan saksi jarak keduanya 
kira-kira 3 mil atau 5 kilometer). 
Kemudian dua objek tersebut 
berjalan dengan kecepatan yang 
sama. Dan dua obyek tersebut 
mengikuti ketinggian dan arah jalan 
yang telah dibuat sebelumnya.Mark 
menggambarkan UFO itu bewarna 


perak, bentuknya kerucut, dengan 
tiga tonjolan sebagai kaki. * 

UFO Segitiga Terlihat Dekat 
Winnipeg, Manitoba 

Hari senin tanggal 15 Juli 2002, 
pagi hari antara 1 malam sampai jam 
setengah empat malam, saya dan 
teman saya pergi keluar rumah 
untuk membeli rokok. Ketika itu 
saya dan teman saya melihat 
sesuatu di awan yang tidak pernah 
kami lihat sebelumnya. Mereka 
berdua melaporkan bahwa benda 
tersebut berbentuk segitiga, tidak 
mengeluarkan suara sama sekali, 
dan obyek tersebut melayang-layang 
kira-kira 350-450 meter (1,155- 
1,485 kaki) di udara. Saat memulai 
untuk berpindah objek tersebut 
berputar 15 derajat ke kanan, 
sebelum pergi berhenti lurus ke arah 
timur Winnipeg (kota terbesar di 
Propinsi Manitoba Canada). Warna 
objek tersebut terlihat merah 
kecoklat-coklatan. Objek tersebut 
berbentuk segitiga dan besar (besar 
daripada sebuah pesawat engine). 
Kecepatan objek itu sangat lamban 
sekali dan melayang-layang di 1 
tempat sampai 4 detik kemudian 
berpindah. Terakhir melihat, objek 
tersebut berada di timur dari kota. 

Bersamaan dengan itu salah satu 
stasiun radio Kanada CJOB pagi 
hari itu menerima televon dari 
pendengarnya yang melaporkan 
telah melihat objek yang bentuknya 
sama dengan yang telah kami lihat 
dan objek tersebut juga berputar- 
putar di waktu yang sama dengan 
saat kami melihat hal itu. * 


UFO Segitiga Terlihat Oleh 
Sebuah Keluarga Di Quebec 

Hari minggu, 15 September 
2002, sebuah keluarga yang sedang 
mengadakan perjalanan pulang dari 
Huntington, Quebec,Canada ke 
Montreal, melihat sesuatu yang luar 
biasa di langit. Megan, Kevin Mc 
Neilly dan 2 anak-anaknya yang 
mengendarai mobil merasa bahwa 
itu bukan pesawat terbang pada 
umumnya karena terbang sangat 
cepat dengan cahaya yang begitu 
cemerlang. Kami melihat dengan 
sangat jelas dari kejauhan cahaya 
yang begitu cemerlang, tepatnya 
saat keluar dari jalan Mercier. Kami 
ingat betul saat itu langit mendung 
dan tidak ada bintang yang tampak 
di langit. 5 menit kemudian, terlihat 
2 cahaya dimuka kami yang 
mengalami perubahan posisi di 
langit. Satu berada lebih tinggi di sisi 
sebelah kanan, dan tetap di tempat 
yang sama. Tetapi yang satu lebih 
rendah ke kiri kemudian mulai 
berpindah menghadap barat. Anak 
kami yang masih berumur 8 tahun 
duduk dibelakang, sebelah kanan 
kendaraan dan terlihat objek 
tersebut tampak sisi penumpangnya. 
Saat kami berhenti di lampu lalu 
lintas, pelan-pelan objek tersebut 
terbang di atas mobil kami. Megan 
mencoba membuka jendela dan 
mengeluarkan kepalanya, untuk 
melihat jelas apa yang sedang 
terjadi. Terasa sekali saat obyek 
tersebut berada diatas kami, kami 
merasakan suatu getaran. 
Menurutnya itu bukanlah pesawat 
terbang ataupun helikopter. Itu 
merupakan sebuah objek segitiga 
dengan lampu yang terang di semua 
sudut. Megan mengatakan bahwa 
saya pernah melihat beribu-ribu 
pesawat terbang dan helikopter 
pada malam hari, tetapi tidak pernah 


INFO-UFO 


6 


Nomor 13 





saya melihat sebuah formasi cahaya 
seperti itu. Dan saya tidak pernah 
melihat pesawat terbang yang bisa 
melayang-layang di langit kemudian 
tiba-tiba bergerak dengan cepat 
seperti itu. Kami melihat mereka 
kira-kira 10 sampai 15 menit, dan 
obyek tersebut itu telah 
memperlihatkan beberapa 
keahliannya dalam menjalankan 
objek segitiga di langit. Obyek yang 
telah dilihat para saksi semuanya 
berbentuk segitiga dan kelihatannya 
bentuknya lebih besar dari Boeing 
747. Dengan terbang rendah sekali 
objek tersebut kami lihat bentuknya 
sangat bersih. * 

Bentuk Jejak UFO Ditemukan 
Di Saskatchewan 

Bulan September 2002 lalu, 4 
formasi crop circle ditemukan di 
dekat Punnichy, Saskatchewan, 
yang membawa dampak 
bertambahnya jumlah angka 
ditemukannya crop circles di 
Kanada untuk tahun ini. Menurut 
keterangan formasi pertama terdiri 
dari 3 lingkaran yang ada di dalam 
pola bentuk segitiga berhubungan 
yang membentuk jalan kecil, kira- 
kira membentang 20 meter atau 66 
kaki. Dengan letak yang tidak 
searah jarum jam, semua segitiga 
ditempatkan dalam lingkaran. 2 jalan 
kecil itu kemudian memusat ke ujung 
kedua lingkaran tersebut. Dan dari 
lingkaran ketiga, keduanya berpusat 
di ujungnya. Ditemukan juga 
adanya luka hangus di bagian pusat 
formasi tersebut. Formasi yang 
kedua terdiri dari satu hngkaran, kira- 
kira diameternya 5,8 meter (19 
kaki), letaknya berlawanan dengan 
jarum jam. Letak formasi yang 
kedua ini 1.6 kilometer (1 mil) 
sebelah timur dari bentuk yang 
pertama. Lingkaran yang ketiga 
dempet dengan jalan kecil yang kira- 
kira 18 meter (60 kaki) panjangnya. 
Lingkaran itu diletakkan tidak searah 


jarum jam. Jalan kecil terdapat di 
pinggir dari ladang pertanian 
tersebut. Letak bentuk ketiga ini 
jaraknya 5.6 kilometer (3 mil) bagian 
tenggara dari bentuk yang pertama. 
Lingkaran yang keempat terdiri dari 
5 lingkaran, yang letaknya 6,4 
kilometer (4 mil) dari bentuk 
lingkaran yang pertama. (Lihat 
koran The Western Producer of 
Saskatchewan untuk 12 September 
2002. Terima kasih banyak untuk 
Paul Anderson dari Canadian Crop 
Circles Research NetWork untuk 
laporan ini.) * 

UFO Segitiga Terlihat Di atas 
Long Island, N.Y. 

Hari Sabtu, 8 September 2002, 
jam 11.30 a.m., Scott Mclntosh 
sedang duduk di serambi muka 
rumahnya di Bellmore, Long Island, 
N.Y. Ia melihat sesuatu diatas 
rumahnya. Tetapi ia sangat yakin 
bahwa itu bukanlah pesawat 
terbang. 

Ketika benda tersebut diatas 
belakang rumah kami, rasanya 
seperti berhenti selama 2 atau 3 
menit. Cukup lama Scott Mclntosh 
merasakan hal ini dan tak lama 
kemudian teman perempuannya dan 
ibunya keluar untuk melihat apa 
yang telah terjadi. Obyek itu cukup 
lama kami perhatikan, kemudian 
berjalan ke sebelah barat dan pergi 
dari penglihatan. Dalam seumur 
hidup inilah penglihatan yang paling 
bagus diantara yang pernah dilihat 
oleh saksi sebelumnya. Obyek 
tersebut berbentuk segitiga dan tidak 
menimbulkan suara gaduh seperti 
pesawat-pesawat pada umumnya. 
Obyek itu warnanya putih dengan 
beberapa hitam diatasnya. 
Ketinggian yang dicapai oleh obyek 
tersebut sangat luar biasa sekali. 
Pada saat melihat kejadian itu tidak 
ada awan sama sekali di langit. Dan 
obyek tersebut sampai diatas rumah 
kami, obyek tersebut kemudian 


berpindah dengan cepat sekali yang 
nampaknya seperti berhenti. * 

UFO Berbentuk Cerutu 
Terlihat Di Utara Arizona 

Tanggal 10 September tepatnya 
hari Selasa tahun 2002, jam 7:40 
p.m., B.H. duduk di dek belakang 
rumahnya di Prescott Valley, 
Arizona (letaknya 100 mil atau 160 
kilometer utara Phoenix). Diakuinya 
dia memang sering duduk di dek 
sambil sesekali melihat bintang- 
bintang yang ada, tapi malam itu lain 
dari biasanya. Dia melaporkan telah 
melihat sesuatu yang luar biasa di 
langit. Sebuah objek berbentuk 
seperti cerutu yang sangat besar, 
tiba-tiba keluar dengan cepat dari 
arah barat laut. Sejenak saya 
mengamati objek tersebut dengan 
menggunakan teropong agar terlihat 
jelas bentuknya. Tetapi saya 
kesulitan untuk menemukannya di 
teropong. Karena obyek tersebut 
terlalu cepat berpindahnya dan pada 
saat berpindah obyek tersebut 
sangat ahli. 

Menurut saksi obyek tersebut 
bagian dalamnya bewarna merah 
dan cahaya putih yang cemerlang 
di bagian punggungnya. 
Nampaknya perpindahan obyek 
tersebut sangat cepat sekali dan 
tidak ada suara sama sekali yang 
ditimbulkan pada saat terbang 
rendah di hadapan saksi. Saya 
perhatikan obyek tersebut 
menghilang dari pandangan di bagian 
tenggara. Setelah itu kira-kira 5 
sampai 6 menit, saya mendengar 
deru di awan dan tiba-tiba dari langit 
2 jet yang bercahaya jatuh keluar. 
Ketinggiannya sama persis dengan 
ketinggian UFO, kemudian 
berputar-putar yang sepertinya 
seperti berkelahi. Mereka juga 
berasal dari arah yang sama 
(bagian tenggara) dan kemudian 
mengikuti garis kecil yang sama 
untuk terbang. * (Rosye) 


Nomor 13 


7 


INFO-UFO 




0 


P I N I 











Oleh: Don Lindsay 


tidur Anda. Dan ketika 



mereka selesai, mereka 
pergi dengan cara yang 
sama. Oh, omong kosong. 

Saya mengetahui bahwa buku mengenai penculikan 
Whitley Strieber, ‘Communion’, menggambarkan 
sejumlah halusinasi yang tidak berhubungan dengan 
UFO. Itu adalah sebuah petunjuk yang besar, dan 


Tetapi TLE bukanlah 
satu-satunya penjelasan. Ada lagi trend lain yang 
didukung oleh media: penganiayaan upacara iblis. 
Laporan-laporan yang luar biasa menggambarkan 
pembunuhan masai mingguan. Tetapi, pihak yang 


"T’ "T’ al yang aneh mengenai penculikan alien adalah 
I I bahwa mereka begitu tidak konsisten. 
X JjVlengapa sebagian alien datang dari Venus, 
sebagian dari Pleiades, dan sebagian dari Zeta Reticuli? 
Mengapa orang Amerika bertemu dengan alien-alien 
grey, tetapi orang Eropa bertemu dengan alien tinggi 
berambut pirang? 

Dan mengapa penculikan-penculikan tersebut 
hampir tidak pernah dilaporkan kepada polisi? Mengapa 
ada begitu banyak penculikan yang tidak berhubungan 
dengan bukti-bukti lainnya, seperti misalnya 
penglihatan? Mengapa tidak ada seorangpun yang 
membawa pulang pemantik api alien? Mengapa semua 
“impian” identik dengan pertumbuhan tubuh yang alami? 
Mengapa para korban 
penculikan berasal dari 
golongan kepribadian 
tertentu? Mengapa para 
alien bermain-main dengan 
organ seks manusia? 

Laporan-laporan seperti itu 
hampir selalu ada halusinasi 
seksual di pihak korban 
penculikan. 

Beberapa dekade yang 
lalu, ketika penculikan 
terjadi di jalan-jalan desa 
yang sepi di malam hari, 
halusinasi seperti itu kurang 
begitu jelas. Sekarang, 
nampaknya, para alien 
tersebut berjalan 

menembus tembok kamar 


Don Lindsay 


berarti. Strieber menyangkal 
telah didiagnosa menderita 
Temporal Lobe Epilepsy (TLE). 

Ada laporan yang mengatakan 
sebaliknya, dan ia mengakui 
bahwa ia telah menjalani tes EEG 
untuk TLE. Buku ‘Seized’ 
mengatakan bahwa Strieber 
menjalani pemindaian MRI, 
dengan hasil yang menunjukkan 
adanya TLE. 

Sebagian dokter menganggap bahwa mungkin satu 
juta orang Amerika menderita TLE ringan, yang tidak 
terdiagnosa. Bagi saya, penjelasan tersebut bagi 

laporan-laporan 
penculikan nampak jauh 
lebih masuk akal daripada 
penjelasan yang tidak 
konsisten dan canggung, 
mengenai alien gila 
operasi, yang bisa beijalan 
menembus tembok. 


Tetapi mengapa setiap 
orang mengalami 
halusinasi yang sama? 
Ya, tidak terlalu sama, 
ingat? Yang benar-benar 
konsisten adalah standar 
budaya yang diciptakan 
oleh film, buku, dan TV. 
Para pakar cerita rakyat 
menghubung- 
hubungkannya dengan 
iblis, peri, dan penipuan- 
penipuan supernatural 
kuno. 


INFO-UFO 


8 


Nomor 13 













berwenang tidak memiliki bukti untuk mendukung 
pernyataan-pernyataan ini - tidak ada tanda-tanda 
penyiksaan yang didokumentasikan, tidak ada tulang 
belulang orang dewasa, bayi, atau janin yang 
dikorbankan, dan tidak ada saksi mata yang dapat 
dipercaya. Tetapi nampaknya ada ribuan laporan seperti 
ini. Sebuah kesimpulan yang umum bahwa hampir 
semua laporan ini disebabkan oleh False Memory 
Syndrome. 

Gagasan yang mengatakan bahwa ingatan “pulih” 
di bawah pengaruh hipnotis mungkin hanya dibuat-buat. 
Pikiran menghasilkan ingatan untuk menyesuaikan 
dengan situasi. Lebih parah lagi, hipnotis tidak 
diperlukan, penglihatan saja sudah cukup. Seseorang 
yang berada dalam program terapi mudah dipengaruhi. 
Mereka bingung: mereka ingin menyenangkan terapis, 
ingatan memberikan sebuah jalan keluar, atau menjadi 
kambing hitam. Pengujian ilmiah yang menghasilkan 
ingatan seperti “Kaisar Xenu”, dan kehidupan- 
kehidupan yang lampau, bekerja persis seperti itu. 
Sebagai contoh, bacalah: Creating False Memories, 
Elizabeth F. Loftus, Scientific American 277,3 


(September 1997) halaman 70-75. 

Apakah penculikan diusulkan kepada para korban 
penculikan? Ya: Strieber, misalnya, pertama kali 
“mengingat” alien pada waktu ia dihipnotis oleh seorang 
penganut penculikan. Subjek-subjek laporan Dr. Mack 
dipersiapkan dengan literatur tentang UFO. 

Apakah benar-benar ada jutaan laporan penculikan? 
Tidak. Survei Roper memperkirakan bahwa ada 4 juta 
korban penculikan orang Amerika, tetapi mereka 
sampai pada kesimpulan tersebut dengan menanyakan 
6000 orang apakah mereka pernah bangun tidur dan 
merasa lumpuh. Dengan teknik survei tipuan tersebut, 
saya harus mengatakan bahwa tidak seorangpun yang 
tahu. 

TLE dan FMS bukanlah satu-satunya penjelasan 
biasa yang mungkin bagi sebuah laporan penculikan. 
Tetapi saya akan berhenti di sini. Yang penting, 
keberadaan laporan tersebut sendiri bukanlah bukti yang 
meyakinkan bahwa para alien terlibat. Dan keberadaan 
banyak laporan tidak lebih meyakinkan daripada laporan 
yang paling baik. Yang bisa dikatakan, tidak terlalu 
meyakinkan. * 


Foto-Foto UFO Masa Lalu 



27 April 1961, Pantai Montesilvano, Italia. 16 Juni 1967, Woonsocket, Rhode Island,AS. 





3 Juli 1967, Cumberland, Rhode Island, AS. Nopember 1976, Pantai Cimalaya, Indonesia. 


Nomor 13 


9 


INFO-UFO 




















L 


a p o r a 


n 


Utama 


Mimpi UFO Pertanda 
Pernah Diculik Alien? 



Saat tidur, gelombang otak manusia berada pada posisi tertentu 
sehingga frekuensinya dengan mudah u ditangkap ” oleh alien. 


Ada pasangan AS, Betty dan 
Bamey Hill, yang bertemu dengan 
UFO ketika melewati White 
Mountains, New Hampshire, 
malam-malam September 1961. 
Dua minggu setelah itu Betty 
mendapatkan serangkaian mimpi 
buruk. Ia merasa dikelilingi oleh 
sejumlah orang kecil, humanoid 
abu-abu memakai seragam tentara. 
Ia dan Barney lalu minta bantuan 
seorang hipnoterapis, Dr. Benjamin 
Simon. 

Di bawah pengaruh hipnosis 
suami-istri itu menceritakan kondisi 
penculikan. Keduanya dikeluarkan 
paksa dari mobil oleh hampir selusin 
makhluk luar. Semua pendek, 
berkulit abu-abu, berambut hitam, 
berbibir biru, dengan hidung panjang. 
Mereka dipaksa masuk ke pesawat 
UFO lalu terbang untuk 
pemeriksaan kesehatan. Sebuah 
alat berat diletakkan di atas alat vital 
Bamey, sedang Betty menjalani tes 
kehamilan, padahal ia sudah tidak 
punya rahim. Ketika kembali ke 
mobil, pasutri itu sudah tak ingat apa- 
apa. 

Louis Farrakhan, salah satu 
pemimpin Muslim Amerika yang 
paling kontroversial, juga 
menyatakan bahwa dalam suatu 
mimpi pada tahun 1985, dia 
dinaikkan ke atas UFO, yang 
dikaitkan pada kapal induk, sebuah 
obyek menyerupai planet yang 
berdiameter setengah mil. 

Apakah mimpi melihat UFO 
hanya bunga tidur? Atau memang 
merupakan suatu tanda yang 


berkaitan dengan makhluk dari dunia 
lain itu? Dr. Thornton Page dalam 
penjelasannya di Encyclopaedia 
Britannica (1994) mengatakan 
bahwa “kejadian kontak” yang 
disertai laporan kegiatan di samping 
penampakan, didapati paling banyak 
menyangkut mimpi atau halusinasi; 
hanya saja keandalan laporan seperti 
itu sangat tergantung pada apakah 
ada dua atau lebih saksi yang 
independen. 

Lalu, apa sebenarnya yang 
terjadi? Melinda Leslie 
mengemukakan ada beberapa 
indikator orang yang pernah 
berjumpa dengan alien. Hal ini 
disusunnya berdasarkan temuan 
riset pada orang-orang yang 
mengaku menjadi korban 
penculikan oleh alien. Adapun tanda 


atau indikatornya antara lain adalah 
pernah merasa “paralyzed” atau 
merasa lumpuh tak berdaya dengan 
“sesuatu makhluk” di kamar, 
mempunyai mimpi-mimpi tentang 
UFO, cahaya yang menyorot, atau 
makhluk alien. 

Apakah saat manusia tidur, 
gelombang otak manusia berada 
pada posisi tertentu sehingga 
frekuensinya dengan mudah 
“ditangkap” oleh alien? Menurut 
penelitian di kalangan kedokteran, 
tidur ternyata tak cuma berperan 
menggantikan tenaga yang hilang. 
Bagi bayi, tidur memiliki arti yang 
jauh lebih penting dan memegang 
peranan besar bagi 

perkembangannya. Saat tidur, terjadi 
perbaikan fungsi sel-sel tubuh, 
termasuk sel otak, dan diproduksinya 


INFO-UFO 


10 


Nomor 13 










hormon-hormon tubuh. 

Tidur bukanlah suatu keadaan 
tidak sadar yang berkelanjutan. 
“Ada berbagai tahap yang dilalui 
sepanjang malam itu yang masing- 
masing dapat diidentifikasi melalui 
aktivitas gelombang listrik di otak,” 
papar Dr. Dwi P. Widodo, Sp.A 
(K), M.Med. dalam seminar 
tentang Pentingnya Tidur dan 
Kesehatan Kulit bagi 
Perkembangan Bayi, seperti yang 
pernah dimuat di Tabloid NOVA 
674 - XIII 28 Januari 2001. 

Menurut Dwi, ada lima tahapan 
tidur. Tahap pertama adalah 
sewaktu siap untuk tidur, terbaring 
relaks, tonus (ketegangan) otot mulai 
menurun, dan mata masih terbuka. 
Tahap kedua, kedua bola mata 
berhenti bergerak dan tonus otot 
masih terpelihara. Selama waktu ini 
anak masih akan terbangun oleh 
suara yang agak berisik. 
Pada tahap tiga, orang tertidur 
cukup pulas dan sangat relaks 
karena tonus otot lenyap sama 
sekali. “Tahap empat adalah tidur 
paling nyenyak, tanpa mimpi, dan 
sulit dibangunkan,” lanjut Dwi. Ada 
yang mengatakan bahwa di tahap ini 
hormon pertumbuhan diproduksi 
untuk memulihkan tubuh, 
memperbaiki sel, membangun otot 
dan jaringan pendukung, dan 
menguatkan tulang. Perasaan enak 
dan segar setelah tidur nyenyak ini 
setidak-tidaknya mungkin 
disebabkan karena hormon 
pertumbuhan bekerja baik. 

Pada tahap lima, bola mata mulai 
bergerak cepat, sehingga tidur ini 
disebut REM. “Detak jantung dan 
napas bertambah cepat, tekanan 
darah naik, otot-otot anggota gerak 
dan badan tegang kembali. 
Walaupun ada aktivitas demikian, 
tapi anak masih tertidur lelap dan 
sulit terbangun,” ujar Dwi. 

Mimpi yang jelas akan terlihat 
pada tahap ini. Ada yang 
mengatakan bahwa tahap ini 


memulihkan pikiran, menjernihkan 
rasa khawatir, dan mempertahankan 
sel-sel otak. Selama tahap tidur 
pertama sampai tahap 4, kedua bola 
mata tidak bergerak secepat tahap 
tidur kelima. Oleh karena itu, jenis 
tidur selama keempat tahap pertama 
itu dikenal sebagai tidur non-REM. 

Robert Stickgold, professor dari 
Departement of Psychiatry di 
Harvard Medical School 
memaparkan hasil penelitiannya 
dengan menyertakanbukti-bukti 
bahwa otak kita bekerja keras saat 
tidur. “Otak mendapat informasi dan 
membantu kita untuk menyusunnya 
dalam sebuah bentuk yang bias 
dimengerti. Sedangkan memahami 
kompleksitas kehidupan adalah 
tugas yang paling berat bagi otak 
kita. Dibutuhkan waktu yang lama 
lebih dari waktu kita terjaga agar 
pekerjaan tersebut selesai,” papar 
Robert. Sementara, peneliti dari 
Center for Sleep Research dari 
Departement of Veterans Affairs, 
Jerome Siegel membantah hasil 
penemuan tersebut. 

Menurutnya tak ada bukti yang 
mengatakan bahwa pikiran saat tidur 
mempunyai arti penting. “Sejak 
semula, telah banyak teori yang 


menerangkan apa yang terjadi saat 
kita tertidur dan bermimpi. Ratusan 
tahun lalu orang menyebutkan 
bahwa mimpi adalah media kontak 
dengan para leluhur. Dan penemuan 
terakhir menyebutkan bahwa saat 
tidur otak kita menyelesaikan 
masalah dan membantu kita belajar. 
Toh semua tidak ada buktinya,” 
bantahnya. 

Kedua peneliti ini menyebutkan 
bahwa temuannya ini solid. Robert 
menggunakan cara dengan 
memberikan masalah kompleks 
pada beberapa orang dan 
menyuruhnya mencari solusi dalam 
beberapa hari. Beberapa orang 
diantara mereka dibolehkan 
mencapai REM (batas tidur paling 
nyenyak) sedangkan sisanya tetap 
terjaga. Hasilnya, orang yang telah 
tertidur pulas, mampu meningkatkan 
subjek-subjek lebih banyak. 
Menurutnya, ada bagian otak yang 
menggunakan jejak memori untuk 
menghasilkan mimpi sementara 
bagian lainnya berasimilasi dengan 
informasi baru, disusun dan 
membantu otak kita untuk 
memahaminya. 

Dalam contoh sederhana ini, 
penelitian Robert menyarankan agar 



Mimpi bertemu alien bentuknya bisa beraneka ragam. 


Nomor 13 


li 


INFO-UFO 










orang yang tertidur dengan masalah 
kemudian terbangun mendapatkan 
solusi adalah mereka yang 
mempunyai latar belakang scientific. 
Jerome mempunyai alasan lain 
mengapa orang-orang yang diteliti 
Robert bisa menemukan solusi. 
“Ada pengaruh besar dari tekanan 
yang berkaitan dengan pemecatan 
seseorang dari REM. Tekanan ini 
bisa membuat seseorang tampil 
lebih buruk,” katanya. Linda Sveena, 
peneliti masalah mimpi dari 
University of Ohio mencoba 
menengahi dan memberikan 
pendapat. “Kita tahu bahwa 
seseorang akan tampil lebih baik 
setelah tidur namun kita tidak tahu 
bahwa otak bekerja untuk 
memproses informasi ketika mereka 
tidur.” 

Majalah Intisari edisi Januari 
1998 pernah mengulas persoalan 
mimpi dan tidur. Sampai sekarang 
pun banyak aspek dalam tidur yang 
belum benar-benar terungkap. Salah 
satunya paralysis nocturna alias 
ketindihan , atau orang Sunda bilang 
eureup-eureup. Pada kondisi ini 
selama beberapa detik penderita 
merasa ditindih sesuatu, sehingga 
tidak bisa bergerak atau bernapas. 


Penjelasan mengenai kasus 
ketindihan itu bisa beragam. Dari 
sudut pandang tradisional, Sunda 
misalnya, penyebabnya adalah laba- 
laba berjumlah kaki ganjil yang juga 
menempati kamar tidur pelaku. 
Sedangkan di Newfoundland kasus 
itu dikatakan akibat pekerjaan usil 
tukang sihir. 

Kemudian ada peneliti yang 
mencoba memberikan penjelasan 
yang lebih masuk akal. Ketindihan 
itu merupakan kelumpuhan tidur non- 
REM. Pada kondisi REM secara 
otomatis tubuh akan menonaktifkan 
seluruh otot tubuh demi keamanan. 
Bila tidak, bisa-bisa kita melakukan 
apa pun yang muncul dalam mimpi, 
persis seperti pengidap 
penyimpangan perilaku tidur fase 
REM. Biasanya, otot kembali aktif 
saat bangun tidur - sayangnya, 
kadang-kadang terlambat. 
Keterlambatan ini begitu singkat 
sehingga kita tidak menyadari atau 
mengamatinya. Namun, bila 
keterlambatan itu berlangsung cukup 
lama, lebih dari semenit, alarm 
kesadaran keburu memberi tahu 
bahwa kita tidak dapat bergerak. 

Penyimpangan tidur selama 
REM pun menunjuk pada situasi si 


pelaku merasa didatangi “tamu”. 
Beberapa ilmuwan mencoba 
menyelidiki perasaan “ditemani” itu. 
Menurut ahli saraf Michael 
Persinger, kondisi itu serupa dengan 
kesadaran akan keberadaan kita 
sendiri, yang informasinya tersimpan 
di belahan otak kiri. 

Untuk menjawab rasa ingin 
tahunya, Persinger mengadakan 
percobaan dengan merangsang 
belahan otak kanan dengan sensasi 
tertentu. Hasilnya, “Muncul 
perasaan akan kehadiran seseorang 
pada jarak yang terlampau dekat, 
sehingga terasa menakutkan.” 
Kemampuan untuk merasakan 
halusinasi ini makin besar, bila 
interaksi antara belahan otak kiri dan 
kanan makin besar. Hal ini banyak 
terjadi pada orang yang karena 
cedera pada otaknya menyebabkan 
hilangnya bagian pemisah antara dua 
belahan otak itu. Terbukti 80% 
pasien Persinger yang mengalami 
cedera sejenis merasakan situasi 
demikian. “Mereka mengira sudah 
mulai gila, padahal itu proses normal 
bila input tipe tertentu dari belahan 
otak kanan tak lagi seeksklusif 
belahan otak kiri.” 

Dulu, di kalangan masyarakat 
Eropa, ada yang menghubungkan 
ketindihan dengan peran Succubus 
dan Incubus, roh jahat penggoda 
cinta. Di malam hari, katanya, roh 
itu akan mendatangi korban di 
tempat tidur, menduduki dadanya 
sehingga korban merasa sesak 
napas, lalu mengajak bercinta. Tak 
heran bila ketindihan dinamai juga 
mimpi buruk Incubus. 

Yang menjadi pertanyaan, 
apakah Succubus dan Incubus itu 
benar ada? Sebaliknya, apakah 
ketindihan itu sekadar dipicu oleh 
mimpi buruk? Penulis Colin dan 
Damon Wilson berhasil melacak 
beberapa orang, salah satunya 
psikolog Stan Gooch. Gooch 
menyebut “tamu”-nya sebagai 
Succubus yang penampilannya 


Mimpi Yakub 

Pernah tahu cerita tentang mimpi 
Yakub yang diceritakan dalam Alkitab 
(Bible)? Diceritakan bahwa saat Yakub 
meninggalkan Bersyeba dan berangkat 
ke Haran. Pada waktu matahari 
terbenam ia sampai di suatu tempat, lalu 
bermalam di situ. Ia berbaring hendak 
tidur; kepalanya berbantalkan sebuah 
batu. Kemudian bermimpilah ia bahwa 
ia melihat sebuah tangga yang berdiri 
di bumi dan ujungnya mencapai langit 
dan malaikat-malaikat turun naik di 
tangga itu. Yakub adalah cucu Abraham. Kalau menurut cerita yang 
ada, Yakub pernah juga bertemu muka dengan malaikat. Apakah itu 
sebenarnya adalah alien? Bahkan Yakub pernah berkelahi dengan salah 
seorang dari mereka. Kalau menurut keterangan yang ada, apa yang 
dialami Yakub bisa digolongkan sebagai kontak dengan alien. * 



INFO-UFO 


12 


Nomor 13 









Mimpi diculik alien bisa berkesan mengerikan bagi seseorang. 


merupakan kombinasi beberapa 
wanita kenalannya. Ia bersikukuh 
dalam keadaan sadar saat digoda 
Succubus, meski ia juga tidak 
menolak pendapat bahwa 
Succubus adalah hasil kreasi alam 
pikirannya sendiri. 

Dalam bukunya, Gooch 
mengutip beberapa orang yang 
meski dihipnotis tetap mampu 
menyentuh, melihat, bahkan 
mendengar sesuai dengan perintah 
penghipnotis. Halusinasi buatan 
tidak terbatas pada pendengaran 
dan penglihatan. Di panggung 
hipnotis misalnya, sering terlihat 
seorang penghipnotis membujuk 
orang untuk meyakini bahwa yang 
dicicipinya adalah apel yang lezat, 
padahal itu bawang. Halusinasi 
taktil atau berkaitan dengan indera 


peraba pun bisa muncul. Jadi, 
bukannya tak mungkin, 
kemunculannya terjadi secara 
spontan. 

Succubus dan Incubus memang 
sangat mungkin buah pikiran saat 
tidur. Teknisnya, pengalaman nyata 
sehari-hari adalah masukan yang 
diterima dari indera kemudian diolah 
oleh otak. Demikian juga mimpi, 
bedanya tanpa terlebih dahulu 
mendapat masukan dari indera. 
Dalam percobaannya peneliti tidur 
Steven LaBerge menunjukkan, 
respons otak dan tubuh saat 
melakukan pelbagai kegiatan - mulai 
dari memecahkan soal matematika 
hingga bercinta - di dalam mimpi 
dibandingkan dengan di alam sadar, 
ternyata hanya sedikit bedanya. 

Dalam penelitian terhadap 


Incubus dan Succubus, Colin dan 
Damon Wilson menemukan 
sejumlah kasus di mana “kehadiran” 
itu terasa mengganggu, bahkan 
menyakitkan, seperti yang 
dirasakan Marcia. 

Kisahnya bermula ketika Marcia 
yang master psikologi dari AS itu 
tengah berlibur di Sao Paulo. 
Karena tidak percaya takhayul, ia 
membawa pulang patung kapur 
kecil berujud Dewi Laut Yamanja 
yang ditinggalkan orang di pantai 
sebagai persembahan upacara. 
Padahal bibinya telah 
memperingatkan. 

Tak lama kemudian, Marcia jatuh 
sakit, dan dua kali hampir tak 
terselamatkan dari kecelakaan di 
rumah: meledaknya pressure 
cooker dan oven. Yang paling aneh, 
ia mengaku saat terbaring di tempat 
tidur, berkali-kali merasakan ada 
orang (atau sesuatu) masuk ke 
kamarnya, naik ke tempat tidur dan 
... memperkosanya! Serangan- 
serangan itu baru berhenti setelah 
bibinya berkonsultasi dengan ahli 
Umbanda - semacam voodoo - 
dan mengembalikan patung itu ke 
pantai. 

Yang tak kalah aneh adalah 
serangan terhadap sejumlah gadis 
penghuni sekolah asrama di 
Rietfontein, Botswana, pada 1985. 
Mereka melaporkan, beberapa 
sosok laki-laki dan perempuan telah 
mengoyakkan pakaian, memotongi 
rambut, dan mencakari mereka. 
Ciri-ciri seperti ini mirip yang 
diceritakan orang saat dia merasa 
diculik alien. 


MARS LUMOGRAPH PeH&d feimafa 

-• — • • ----- untuk menulis, menggambar dan Computer 



TERSEDIA DALAM UKURAN EE, EB, 6B s/d 6H 
11 2B khusus untuk c&ntputer f" 


Terbuat dari kayu pilihan, kayu lokal (Merah) 
dari kayu impor Cedar (Coklat) 

5>SMEDTLER Serma n y 


LOWONGAN 


STAF AKUNTANSI 
Min. D3 dan diutamakan 
yang berpengalaman. 

Kirim surat lamaran ke: 

PO. BOX1901SBY 


Nomor 13 


B 


INFO-UFO 























Kakak Adik Sering Mimpi UFO 


Pemah mimpi melihat UFO atau 
alien? Mimpi tentang cahaya yang 
menyorot? Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh Melinda Leslie 
terhadap orang-orang yang 
mengaku menjadi korban 
penculikan oleh alien, salah satu 
indikator atau tanda-tandanya 
adalah mempunyai mimpi-mimpi 
tentang UFO, cahaya yang 
menyorot, atau alien. 

Berawal dari hasil penelitian dari 
Melinda Leslie, reporter INFO- 
UFO menjumpai sebuah keluarga di 
Jemursari, Surabaya, yang 
mempunyai pengalaman mimpi 
tentang UFO atau alien. 
Pengalaman tentang mimpi UFO 
yang mereka miliki bisa dikatakan 
sama. Seperti yang diungkapkan 
oleh Lies, 35 tahun, bahwa dia telah 
mengalami mimpi UFO atau alien 
cukup sering. “Kejadiannya ada di 
rumah lama, yaitu di kawasan Jagir, 
Wonokromo, Surabaya. Saya 
melihat banyak pesawat-pesawat 
aneh berbentuk piringan, berbentuk 
segi lima, pokoknya aneh-aneh, 


terbang melintasi rumah kami. 
Bahkan ada salah satu yang berhenti 
di atas rumah kami, tetapi memiliki 
bentuk yang berbeda dari yang 
terbang. Hampir menyerupai balon 
udara yang memanjang, bukan 
bulat,” papar Lies kepada INFO- 
UFO. “Waktu itu saya sangat 
terkesan dan sangat senang melihat 
atraksi mereka, saling menembak, 
dan saling kejar-kejaran.” Ungkap 
Lies lebih jauh. 

Kisah yang sama juga 
diungkapkan oleh Wahyu, 29 tahun, 
yang merupakan adik dari Lies, 
“Saya mimpi tentang UFO bisa 
dikatakan cukup sering, tetapi dalam 
mimpi itu, selalu bertempat di rumah 
kami yang di Jagir. Pesawat mereka 
berbentuk piringan atau elips, 
terbang dengan kecepatan yang luar 
biasa dan anehnya di atas rumah 
kami ada yang berhenti dan 
berbentuk seperti pesawat Zappelin, 
sehingga saya dengan jelas melihat 
pesawat tersebut,” ujar Wahyu. 
Ketika ditanya apakah juga terjadi 
seperti peperangan ? “Menurut 


saya, film Independent Day kalah 
seru dibandingkan dengan mimpi 
saya, cuman pesawat buminya 
seperti pesawat perang dunia II” 
kata Wahyu sambil tersenyum. 
Kesamaan yang paling menonjol 
antara Lies dan Wahyu adalah, 
apabila mereka bermimpi tentang 
UFO atau alien mereka langsung 
jatuh sakit. “Setiap kali saya mimpi 
UFO, saya langsung sakit. Apa itu 
sakitkepala, flu, atau sakit badan,” ujar 
Lies. “Pokoknya, semakin seru dan 
menyeramkan mimpi saya, semakin 
parah sakit saya,” komentar Wahyu. 

Hal senada juga diakui oleh 
adiknya, Yanti, 25 tahun. “Saya 
melihat pesawat-pesawat di 
angkasa pada perang, dengan 
senjata yang berbentuk sinar, laser 
kali ya, saya sangat senang 
melihatnya. Dan kejadiannya di 
rumah saya yang lama yaitu di Jagir. 
Anehnya di atas rumah saya ada 
salah satu pesawat yang berhenti. 
Tepat di atas rumah saya dan dekat 
sekali, pesawatnya berbentuk 
seperti pesawat Zappelin. Pokoknya 
sangat seru,” papar Yanti. Bedanya 
adalah, Yanti tidak sakit setelah 
mimpi UFO, bahkan cenderung 
memiliki ketenangan dan 
kesenangan. “Pesawat Zappelin itu 
lebih kecil dari rumah saya, 
berwarna putih, memiliki banyak 
lampu di tengahnya, kelihatan 
struktur rangkanya, dan anehnya 
seperti memiliki simbol-simbol 
seperti angka. Dari kejauhan juga 
terlihat pesawat yang berbentuk 
bulat, juga memiliki banyak lampu 
di tengahnya, ada juga yang 
berbentuk segi lima. Semuanya 
terbang pelan sekali. Tapi kadang- 
kadang, pesawat yang pada perang 
itu melintas dengan kecepatan yang 
luar biasa, tetapi tidak mengeluarkan 



Dari kiri ke kanan: Maemunah , Lies (memangku bayi) dan Yanti. 


INFO-UFO 


14 


Nomor 13 











bunyi yang keras,” jelas Yanti. 

Pengalaman mimpi tentang UFO 
yang mereka alami sebenarnya 
sudah cukup lama dan cukup sering, 
tetapi di antara mereka tidak 
menyadari adanya kesamaan 
pengalaman tentang mimpi UFO 
tersebut. Lebih lanjut Wahyu dan 
Yanti menggambarkan keadaan 
mimpinya seperti angin yang 
kencang, awan tebal yang berwarna 
merah, dan pesawat-pesawat yang 
berterbangan, dan Lies mengiyakan 
gambaran suasana tersebut. 
Gambaran pesawat UFO yang 
mereka lihat ternyata memiliki 
kesamaan, seperti berbentuk 
piringan tapi ada juga yang 
berbentuk Zappelin, memiliki banyak 
lampu, mengeluarkan sinar-sinar 
seperti laser, terbang dengan 
kecepatan yang mengagumkan, dan 
tidak mengeluarkan suara yang 
keras. 

Jika ditinjau dari gambaran yang 
diungkapkan oleh Melinda Leslie, 
tentang apakah seseorang pernah 
diculik oleh alien, pada 
kenyataannya mereka mengalami 
hal-hal seperti itu. Seperti yang telah 
diceritakan kepada INFO-UFO, 
Yanti, sering mengalami Paralyzed 
(tindihen), mengalami luka yang 
tidak bisa dijelaskan sebabnya 
sewaktu bangun tidur, seperti lebam 
biru pada bagian-bagian tubuhnya, 
pernah melihat kabut yang berwarna 
biru yang menyelimutinya, dan ini 
terjadi tiga kali di rumahnya. Dia 
juga pernah melihat sinar aneh yang 
keluar dari bawah tempat tidurnya. 
Dan dia bergolongan darah AB. 
Selain itu menurut bibinya, 
Maemunah, 55 tahun, Yanti pernah 
pindah tidur yang sangat aneh pada 
saat dia berumur 1 tahun. 
“Kejadiannya waktu kami tinggal di 
Cilacap, waktu itu saya dan ibu saya 
menjaga dia tidur. Kami 
mengapitnya. Sebentar kami juga 
ikut tertidur. Waktu itu saya 
terbangun sekitar pukul empat pagi, 


saya melihat Yanti sudah pindah 
tidur di depan pintu. Masih tetap tidur 
dan tidak menangis. Yang jelas Yanti 
waktu itu belum bisa berjalan dan 
tempat tidur kami cukup tinggi,” 
kata Maemunah. Hal yang sama 
juga diceritakan oleh ibu mereka, 
Aniroh, 61 tahun, tentang Lies yang 
juga pernah menghilang selama 
sehari. “Waktu itu Lies masih kecil, 
kira-kira 2 tahun. Kejadiannya 
waktu itu kami masih tinggal di Plaju, 
Palembang. Tempat tidur kami 
bentuknya tidak memiliki kolong 
yang lebar, ya kira-kira ada 10 cm, 
pokoknya anak kecilpun tidak 
mungkin masuk ke situ. Pada waktu 
itu dia tidur bersama saya, begitu 
saya terbangun dia sudah tidak ada. 
Kami sekeluarga sangat bingung 
waktu itu. Sudah kami cari kemana- 
mana tetap tidak ada. Hampir 
seharian kami mencari. Tidak pernah 
terpikir dia ada di kolong itu. Kami 
menemukannya saat dia menangis 
di bawah kolong tempat tidur.” 
Selain itu, Lies juga mengalami 
banyak hal aneh seperti yang dialami 
oleh Yanti. 

Sedikit berbeda dengan 
kakaknya, Wahyu, yang berkata, 
“Saat masih SMU sampai kuliah 


dulu, kata temen-temen saya, saya 
kalau meramal banyak cocoknya. 
Saya cukup peka terhadap benda 
atau suasana yang gaib. Mungkin itu 
ada turunan dari Kakek yang 
seorang tabib dan paranormal. 
Kejadian yang cukup aneh, waktu 
itu ketika saya sakit paru-paru yang 
cukup parah dan dokter 
mengharuskan operasi, rencananya 
akan di operasi di RS Haji Surabaya. 
Saya setiap malam ditunggui oleh 
ibu. Pada suatu malam, saya nggak 
tahu apa yang dilakukan oleh ibu 
waktu itu, karena saya tidur lelap 
sekali, pas saya bangun keadaan 
tubuh saya lebih membaik dari 
sebelumnya. Dan anehnya saya 
tidak jadi operasi. Hal ini juga sedikit 
membuat bingung para dokter,” kata 
Wahyu. 

Melihat dari latar belakang 
mereka, mungkinkah mimpi mereka 
yang mempunyai kesamaan serta 
frekwensi yang cukup sering ada 
hubungannya dengan penculikan 
alien terhadap mereka? 
Mungkinkah hanya spirit mereka 
yang telah diculik oleh alien? Tapi 
bagaimana dengan berpindahnya 
tubuh mereka saat tidur secara 
misterius? 


Mimpi UFO dan Tindihan 


Bentuk lain dari mimpi UFO 
dialami Sugiharto, 25 tahun, 
gambaran pesawat UFO pada 
mimpinya lebih tepat berebentuk 
Delta atau segitiga yang tidak 
simetris. Sugiharto menggambarkan 
mimpinya dengan cukup jelas, 
”Waktu itu saya melihat dua buah 
pesawat yang berbentuk Delta, 
saling kejar, tetapi sepertinya bukan 
berperang meskipun masing-masing 
menembakkan sinar. Berwarna 
silver, tetapi di saat berbalik 
kelihatan berwarna biru, saya tidak 
tahu warna biru itu akibat semburan 
gas buang atau bukan. Dengan tiba- 


tiba, salah 
satu 
pesawat 
tersebut 
berhenti dan 
mendarat. 

Terlihat 
sangat jelas 
bentuk dari 
pesawat Sugiarto 

tersebut. 

Segitiga, bertingkat-tingkat seperti 
kubah, berukuran kira-kira 3 meter 
dan tingginya kira-kira 2 meter. 
Pesawat tersebut memiliki 3 kaki 
pendarat berbentuk seperti teleskop 



Nomor 13 


15 


INFO-UFO 








dan alasnya datar bundar,” papar 
Sugiharto kepada INFO-UFO. 

Lebih lanjut dikatakan, “Waktu 
itu banyak orang yang mengerumuni 
pesawat tersebut. Dan kami melihat 
makhluk asing berpakaian seperti 
astronaut dan berwarna putih 
mengkilap, tidak terlalu tinggi, 
sehingga kepalanya yang besar 
seperti tidak memiliki leher karena 
model bajunya. Kulitnya kecoklatan 
seperti agak pucat.” 

Pengalaman aneh lain dari 
Sugiharto yang diceritakan kepada 
INFO-UFO terjadi pada bulan 
Nopember 2001. Waktu itu sekitar 
jam 09.30 pagi, saya tinggal di tempat 
saudara saya di jalan Jojoran, 
Surabaya. Saya baru pulang dari 
lembur di kantor. Saya tiduran di 
kamar saya. Saya masih mendengar 
suara keponakan saya Wawan, 23 
tahun, sedang mendengarkan radio 
sambil menyanyi. Waktu itu pintu 
kamar saya masih terbuka sedikit. 
Tiba-tiba ada seorang perempuan 
berpakaian seperti halnya perawat 
rumah sakit, berbaju putih-putih, 
mengenakan penutup kepala seperti 
biasanya perawat, masuk 
menghampiri saya yang sedang 
tiduran. Kemudian dia duduk di 
samping saya. Waktu itu suasana 
kamar saya remang karena lampu 
tidak saya nyalakan. Lalu dia 
menekan bagian bawah ketiak saya 
dan sepertinya dia berkata, “Sakit?” 
nafas saya langsung sesak. Dan 
saya mencoba berteriak dengan 
mengucapkan kata: “Sakit.” Setelah 
itu dia menekan saya lagi sehingga 
saya tidak bisa bergerak, tetapi saya 
masih dapat mengerang kesakitan. 
Dan masuklah seorang perawat lagi 
serta menutup kamar saya seperti 
dengan kain putih. Dan suasana 
kamar saya seperti halnya ruang 
operasi yang serba putih. Saya yang 
tidur di bawah sepertinya 
mengapung. Tiba-tiba dari dalam 
tubuh saya sepertinya ada sesuatu 
yang tersedot, sampai dada saya 


naik, dan keluarlah cahaya warna 
merah dari dada saya, saya 
mengejang kesakitan. Selang 
mungkin 10 detik cahaya itu berhenti 
keluar dari dada saya, mungkin 
karena saya sudah tidak kuat waktu 
itu. Ruangan kamar saya mendadak 
berubah menjadi kemerahan. Dan 
tiba-tiba dada saya tersedot kembali 
dan mengeluarkan cahaya merah 


Bertemu Alien 

Nama saya Haryo Probogiri 
Pramoe, usia 27 th, berdomisili di 
Denver, Colorado, US. Latar 
belakang pendidikan saya sekolah 
perhotelan di Trisakti Jakarta dan 
CHNN Leeuwarden Belanda dan 
sempat menjuarai kontes Abang 
Jakarta selatan 1995. Saya ingin 
berbagi pengalaman kepada rekan- 
rekan sekalian di tanah air, mau 
percaya atau tidak dan yang mau 
mengatakan saya gila ya silahkan 
saja. 

Saya dibesarkan oleh keluarga 
Jawa yang harmonis, ayah saya 
seorang akuntan dan ibu saya 
seorang mantan guru TK di masa 
remajanya. Sejak kecil saya 
berusaha mencari ketenangan yang 
hakiki, saya mempunyai jiwa 
pemberontak di keluarga dan cara 
ayah saya mendidik saya dengan 
membiarkan saya mencari solusi dan 
jalan keluarnya sendiri, baru 
kemudian beliau menasehati saya. 
Saya bukan termasuk orang yang 
gila populer atau mau dianggap 
aneh, atau UFO’s Freaks. Demi 
Allah saya mengalami kejadian ini. 

Saya sempat belajar agama, 
Katolik, Protestan, dan terakhir 
sebagai seorang Muslim...belum 
selesai di situ, saya pun masih 
berusaha terus mencari “apa itu 
ketenangan yg sebenarnya”. 
Alhamdullilah saya menemukan 
dengan apa yang saya cari selama 
ini ketika saya pulang dari Belanda, 


lagi. Saya mencoba menahan dan 
mencoba berdzikir, dengan 
keyakinan Tuhan akan menolong, 
saya akhirnya bisa lepas dari 
peristiwa tersebut dengan degup 
jantung yang sangat cepat serta 
keringat yang cukup banyak. 
Anehnya, sejak peristiwa tersebut 
saya merasa lebih segar dan ringan 
baik jasmani maupun pikiran saya. 


Berwarna Biru 



Haryo Probogiri Pramoe 


saya sekeluarga belajar ilmu 
Mahrifatullah dalam Islam di umur 
saya yg ke 25. 

Sejak saya belajar ajaran tersebut 
saya merasa re-born kembali,saya 
telah meninggalkan masa lalu saya 
yang buruk dan liar dengan 
sendirinya seperti debu yang 
terhempas-tanpa beban apapun. 

Nah sejak saya mulai mendalami 
ajaran tersebut saya sering 
mengalami kejadian yang aneh-aneh 
seperti thrilling(mendengar suara 
jeritan lebih dari 30 suara,tanpa 
melihat ujud),kemudian lepas raga 
(roh saya terlepas dari badan saya 
dan berjalan2 di sekitar rumah. 
Kemudian saya mengalami astral 
travel(melihat dan berada di suatu 
alam 3D yang dimana saya melihat 
berbagai bentuk macam fisik 


INFO-UFO 


16 


Nomor 13 









diantaranya: berupa bola kristal 
dengan duri-duri tajam sebesar bis 
tingkat berjumlah tiga melayang 
anggun didalam gua yang di atas dan 
di bawahnya ada stalagtit dan 
stalagmit. 

Semua vision saya terlihat ketika 
saya melakukan mi’raj (shalat 
malam) lalu sesudah itu saya gambar 
dan pindahkan pada catatan pribadi 
saya. Vision tersebut juga dapat 
terlihat ketika saya setengah 
tertidur(saya masih sadar-saya tetap 
mendengar suara kakak saya yg 
mengobrol di ruang tamu-suara tv 
yang menyala dll). 

Pada saat saya dalam keadaan 
setengah tertidur, di situlah saya 
melihat ada pesawat berbentuk 
piringan (sama seperti foto-foto yang 
ada di buku-buku UFO, tidak jauh 
beda). Pesawat tersebut mendarat 
di suatu bukit bersalju tipis, sepi tanpa 
suara dan hanya diterangi sinar 
lampu rumah penduduk dan terang 
bulan purnama, pesawat tersebut 
saya asumsikan sebagai UFO, 
terbang masuk ke dalam gundukan 
salju yang masih empuk, saat itu 
memang salju turun pertama di 
Colorado pada pertengahan tahun 

2001.lalu saya tersentak 

bangun,lalu saya mendadak sontak 
bicara ke kakak saya 
Hendro...”Ndro!! aku lihat pesawat 
aneh!!”....lalu saya ceritakan 
semua itu. 

...Setahun kemudian tepatnya di 
bulan Agustus 2002 saya 
berkesempatan berkunjung ke 
daerah wisata Aspen-Basalt 
,Colorado-untuk mengunjungi teman 
saya di sana. Tanpa ada rencana 
untuk melakukan shalat 
malam(mi’raj) di sana. 

Ketika saya tidur-tidur ayam di 
ruang tamu,pada pukul 2 pagi, pintu 
masuk apartement teman saya 
bersinar terang dan ada sebuah 
mahkluk tinggi langsing lonjong 
berwarna biru transparan dimana 
seluruh bagian organ dalamnya 


terlihat jelasiada paru-paru, ada otak, 
ada usus dan ada nadi-nadi biru yang 
jelas banget terlihat. 

Saya tertawa terbahak-bahak 
saking kegirangan melihat benda 
aneh itu” idih aneh banget kamu!” 
saya bilang begitu, sambil terus saya 
melanjutkan tawa saya. 

Lantas si mahkluk itu 
memberikan saya “energi biru 
berbentuk kereta-keretaan-masuk 
ke dalam rusuk kiri saya,lalu dari 
rusuk kanan saya keluar energi 
berwarna ungu juga berbentuk 
kereta-keretaan, sementara tubuh 
saya terangkat dari tanah setinggi 10 
cm. Semakin kegiranganlah saya 
karena heran. 


Berikut ini adalah pengalaman 
dari Velsa (bukan nama sebenarnya, 
karena pelapor menginginkan 
namanya dirahasiakan). Laporan ini 
dikirimkan melalui surat ke BETA- 
UFO. 

Kejadian ini saya alami pada 
malam hari pada tahun 1992 saat di 
rumah saya di Jl. Manyar Jaya 
Surabaya. (Saya sudah pindah dari 
rumah tersebut sejak akhir 
september 1995). Pada suatu malam 
ketika saya sedang tidur nyenyak di 
tempat tidur di dalam kamar saya 
tiba-tiba saya merasa seluruh wajah 
dan tubuh saya disinari seberkas 
cahaya dari sebuah benda bulat yang 
datar bagian bawah. Benda dan 
cahaya tersebut menembus atap 
kamar saya tepat di atas tempat tidur 
di mana saya tidur nyenyak. Benda 
tersebut seperti yang pernah saya 
lihat pada tahun 1979. Sinar tersebut 
sangat kuat sekali seperti ada 
kekuatan besar di dalamnya dan 
sampai terasa diseluruh tubuh saya 
terutama di bagian wajah saya. Saya 
terkejut sekali langsung terduduk 
mencoba menghindar dari kekuatan 


Setelah mahkluk tersebut 
memberikan energi itu lalu dia 
menghampiri saya dan menindih 
tubuh saya dan hendak menggesek¬ 
kan kelaminnya ke selangkangan 
saya. Lalu saya tersentak dan 
mengucap kata “ALLAH!!” sambil 
saya hempaskan tangan saya ke 
tubuh si alien itu,lalu makhluk itu 
berlari ke luar pintu dan lenyap. 
Keesokan paginya badan saya 
terasa segar bugar sekali. 

Haryo Probogiri Pramoe 
2330 S Kearney St apt # 111 
Denver CO,80222 
Ph 303-6915834 
Cell 720-297 2990 


seberkas cahaya yang menakutkan 
tersebut. 

Saat itu saya merasa yakin saya 
tidak bermimpi, karena cahaya 
tersebut sangat jelas dan terasa di 
seluruh tubuh saya seperti kejadian 
nyata. Saya sangat heran atas 
kejadian yang aneh ini dan saya 
bersyukur dapat bereaksi cepat 
bangun. Saya berusaha dengan 
sekuat tenaga menghindari kekuatan 
tersebut. Saya ingin melihat ada apa 
di langit tetapi saya tidak punya 
keberanian keluar rumah pada 
malam gelap seperti itu. Di samping 
itu saya tidak tahu pasti apakah 
benda tersebut baik atau jahat. 
Keesokan hari pagi-pagi saya 
ceritakan kejadian aneh yang 
menimpa diri saya tersebut kepada 
pembantu saya dan berharap cahaya 
dari benda tersebut dapat 
menyembuhkan penyakit saya gatal- 
gatal di sekitar mulut. Saya memang 
sudah beberapa kali berkunjung ke 
dokter spesialis allergi dan dokter 
gigi. Ternyata gatal-gatal di sekitar 

Bersambung ke halaman 50. 


Cahaya Menembus Atap 


Nomor 13 


17 


INFO-UFO 






G 


a 


e r i 



June 24 1947 - Kenneth Arnold 


«timi ©aOOfiupiet? 

Jim Dallmeier telah berkarier selama lebih dari 35 tahun dalam dunia 
seni lukis. Selama bertahun-tahun ia membuat ilustrasi dari berbagai buku 
dan majalah. Jim memilai kariernya dengan mengikuti Chouinard Art In- 
stitute di Los Angeles California dan melanjutkan setudinya di The Art 
Center School of Design juga di Los Angeles. Ia kemudian aktif mengikuti 
banyak kelompok seperti The Alhambra Historical Society; The Society 
of Illustrators Los Angeles, The Association of Science Fiction & Fan- 
tasy Artists. Lukisannya banyak dikoleksi secara pribadi, galeri-galeri dan 
perpustakaan di banyak negara. Jika Anda tertarik mengkoleksi lukisannya, 
hubungi Jim Dallmeier di alamatnya yaitu: 9047 Aero Dr., Pico Rivera, 
CA. 90660 atau e-mail: jdallmeier@graphicsources. * 



Aliens on Earth Big Foot & Aliens Cattle Mutilation 



UFO at the Pentagon Men in Black 


INFO-UFO 


18 


Nomor 13 



























Gulf Breeze Florida Ancient Astronauts 



Invasion of the Saucer men 





Landing in Washington DC 


UFO Crash in the desert 



Crop Circles 


Dimensions meet aliens & us 


Invading Earth 


Face of Mars 




INFO-UFO 


Nomor 13 


19 


































_ 


BINGUNG MENCARI HANDPHONE? 
ATAU INGIN SERVICE PONSEL ANDA? 

Datanglah ke WTC Surabaya Lantai 2 Stand No. 208 


Menyediakan juga berbagai kartu perdana dan voucher isi ulang... 


Tersedia berbagai macam: 

• Handphone/Ponsel 

• Battery 

• Antena 

• Housing 

• Travel Charger 

• Desktop Charger 

• Leather Case 




WORLD TRADE CENTER 

Jl. Pemuda 27-31 Surabaya 
Lantai II Stand No. 208 
Telp. (031) 546-9780,546-2186 


ERICSSON $ 


NOKIA 

CONNBCT1KG PBOPLE 




Panasonic 


Melayani juga Service 
dan pasang logo 

Hubungi langsung ke: 


SIEMENS 


INFO-UFO 


20 


Nomor 13 










































u 


Alien dan Kehidupan Manusia (13) 

HUBUNGAN GLOBAL ET 

Oleh Alex Collier 


N ama saya Alex Collier. 
Selama 31 tahun terakhir 
ini saya telah memberikan 
begitu banyak informasi, sehingga 
saya meminta anda untuk 
menuliskan apa saja yang ingin anda 
tanyakan, kalau tidak informasi 
tersebut akan sia-sia saja. Ada 
beberapa segi positif dari informasi 
tersebut, dan ada beberapa 
informasi yang tidak begitu positif. 
Tidak ada satu hal pun yang tidak 
dapat kita selesaikan, kalau saja kita 
bisa bersatu dan bekerja sama. Apa 
yang saya maksudkan diatas adalah 
bahwa jangan kita saling 
menjatuhkan. Karena memang 
itulah tujuan mereka untuk kita saling 
menjatuhkan satu sama lain, untuk 
memisahkan kita. Masalah yang kita 
punya didunia ini pada tingkat 
pemerintahan hanyalah merupakan 
gejala dari masalah yang lebih besar 
lagi. Saya percaya dengan apa yang 
dikatakan Bill Cooper beberapa 
tahun lalu - ketika anda menaruh ET 
ke tengah-tengah benda ini, hal itu 
sangat masuk akal. Perkataannya 
benar sekali. Saya akan 
mempresentasikan perspektif 
Andromeda tentang apa yang 
sedang terjadi sebenarnya, siapa 
kita sebenarnya, dan beberapa 
materi tentang sejarah masa lalu 
kita. Mereka mempunyai pendapat 
tentang sejarah masa lalu kita. 

Saya telah berhubungan dengan 
ET selama 31 tahun. Tidak 
konsisten selama 31 tahun, tetapi 
sudah mulai konsisten sejak tahun 
1985. Kontak yang pertama terjadi 
di atas peninsula di Michigan di 
sebuah tempat yang disebut 
Woodstock. Pada tahun 1964 saya 


sedang berekreasi dengan keluarga 
saya. Saya keluar untuk bermain 
dengan saudara sepupu saya, dan 
saya berbaring di atas rumput. 
Tanpa sadar hari sudah malam. 
Saya tersesat dan keluarga saya 
tidak dapat menemukan saya. 
Waktu saya hilang. Saya tidak ingat 
apa-apa sampai saya berumur 14 
tahun. Kami kembali ke tempat 
dimana kami tertidur. Bekas tubuh 
saya ada disitu. Ibu saya, ayah saya 
dan regu penyelamat Negara bagian 
Michigan bersumpah bahwa mereka 
telah mencoba mencari saya dan 
saya tidak ada disana. Jadi itu 
adalah sebuah dilema. Pada usia 
saya yang ke-14, saya pergi tidur 
pada bulan Agustus yang normal. 
Kemudian saya bangun dan menda¬ 
patkan diri saya berada di atas 


panggung. Ada dua orang yang 
berdiri di hadapan saya, satu orang 
pendek dan yang satu lagi sangat 
tinggi. Mereka berdua terlihat begitu 
tampan. Dalam jiwa saya, saya 
mengenali siapa mereka. Orang 
yang tinggi adalah Moraney, dengan 
warna kulit biru terang. Yang pen¬ 
dek bernama Vasais, seorang yang 
jauh lebih tua, dan warna kulitnya 
keputih-putihan, karena kehilangan 
sebagian besar pigmen birunya. 

Orang-orang Andromeda adalah 
sebuah ras yang sangat tua sekali. 
Kelihatannya, semua umat manusia 
berasal dari Lyrae. Ada begitu 
banyak informasi tentang hal ini. 
Billy Meier juga berbicara tentang 
hal ini. Umat manusia tidak benar- 
benar berasal dari Lyrae - tetapi 
datang dari galaksi lain, namun 



Jill, Donn, and Val Thor, tiga alien dari Venus yang mendarat di Virginia 
tahun 1957. Mereka bertemu dengan Presiden Dwight D. Eisenhower. 
Val Thor adalah komandan dari kapal ruang angkasa dengan jumlah 
awak sekitar 200. Menurut Val, alien grey mendapat izin untuk 
melakukan hal tersebut dari pemerintah ditukar dengan teknologi 
manipulatif untuk manusia yang digunakan untuk melawan manusia... 


Nomor 13 


21 


INFO-UFO 











Banyak anak-anak hilang tanpa jejak di seluruh dunia, 
beberapa di antara mereka telah diambil oleh Grey. 


ketika pertama kali berkembang 
dalam galaksi kita ada di sistem 
Lyran. Menurut orang Andromeda, 
ada lebih dari 135 milyar manusia 
dalam 8 galaksi yang terdekat 
dengan galaksi kita. Sekarang, ada 
juga ras lain diluar sana. Beberapa 
dari ras ini mempunyai banyak 
konflik dengan ras manusia, dan 
konflik tersebut masih berlanjut. 
Tetapi ada hal-hal yang terjadi yang 
mudah-mudahan dapat meredakan 
masalah tersebut. Datang kepada 
filosofi lebih dari apapun juga. 

Para Andromeda adalah ras 
telepati. Selama sepuluh tahun 
terakhir ini Moraney telah belajar 
menggunakan suara pita 
tenggorokannya. Alasan kenapa 
surat kabar disini disebut Surat Dari 
Andromeda adalah karena kata 
pertama yang diucapkan Moraney 
kepada saya ketika saya berada di 
pesawatnya suatu ketika adalah 
“another letter (surat berikutnya)”. 
Dia mencoba untuk menyampaikan 
ide “meeting (pertemuan)”, dan 
mencoba untuk mencari kata yang 
tepat. Orang Andromeda sangat 
peduli tentang apa yang sedang 


terjadi, dan kebanyakan dari 
kepedulian itu kelihatannya 
menyangkut siapa kita sebagai jiwa, 
siapa kita secara genetika, dan juga 
berhubungan dengan masa depan - 
masa depan yang mungkin kita 
berada dalam bentuk fisik yang lain. 
Kita sedang membicarakan tentang 


masa depan antara sekarang dan 
357 tahun yang akan datang. 

Hirarki Dalam Galaksi Kita 

Ada dua jenis tentang 
pikiran dalam galaksi kita. Ada yang 
mundur, di mana ras membawa 
ketakutan dan karena ingin 
mengontrol yang lainnya. Hirarki 
dari kemunduran dimulai dari 
kelompok dari Alpha Dracon. Orang 
Andromeda tidak tahu sama sekali 
dari mana datangnya Alpha 
Draconian, tetapi apa yang telah 
mereka pelajari melalui interaksi 
dengan ras dari dimensi lain adalah 
bahwa seseorang membawa 
Draconian ke dalam alam semesta 
dan “mencampakkan” mereka 
dalam system Alpha Dracon, 
dimana mereka mempunyai 
kemungkinan paling besar untuk 
bertahan hidup. Menurut orang 
Andromeda, Alpha Draconian telah 
mengalami perjalanan angkasa 
selama 4 milyar tahun. Mereka 
adalah ras yang sangat luar biasa 
dan telah meraih banyak hal yang 
luar biasa, tetapi mereka adalah 


Bandung Computer 

• Hardware • Consultant • Software • Training 
• Maintenance • Accessories Computer • Multimedia 


Acm 4 * 

rm Wearno> 

Tmhnolojjf 

fUft MttWLSTT 
PACKARO 

«BNPUTta 

H.nPH 

ASAHI 

EPSON 


THR Surabaya Mali Lt. II Blok A - 30 
THR Surabaya Mali Lt. II Blok A -14 
Telp. (031) 532-2073; 535-3688 
Fax. (031)535-3683 


INFO-UFO 


22 


Nomor 13 




















pengganggu. Mereka adalah 
brengsek, dan itu adalah tuduhan - 
saya menyetujui juga akan tuduhan 
itu. Tuduhan saya adalah 
berdasarkan apa yang saya ketahui 
tentang mereka. Para Draconian 
tidak menyukai manusia. Orang 
Andromeda mengatakan bahwa 
Draconian percaya bahwa alam 
semesta berada di sini untuk 
mereka, bahwa sejarah mereka 
mengajarkan pada mereka bahwa 
mereka dibuang kesini untuk 
menguasainya. Tetapi ketika 
mereka memulai menjelajah, 
mereka berlari menyeberangi ras- 
ras lain. Mereka dapat menaklukkan 
banyak dari ras-ras lain melalui 
manipulasi genetik. 

Sekarang pemerintah kita, 
pemerintah AS, Urutan Dunia Baru 
atau apapun anda ingin 
menyebutnya - ingin mencangkok 
semua orang. Dari pandangan 
orang Andromeda hal tersebut 
berarti kepemilikan. Luar angkasa 


tidak mau ikut campur dengan hal- 
hal semacam itu, karena hal tersebut 
tidak permanen. Luar angkasa 
menilai segala sesuatu dari nilai 
genetiknya. Apa yang mereka 
lakukan adalah mereka mulai 
masuk, menaklukkan sebuah ras dan 
secara genetik merubahnya. Sejak 
saat itu, ras itu secara genetik telah 
dirubah. Perubahan genetik juga 
menyebabkan perubahan pola 
frekuensi, suara dan pikiran dari ras 
itu jika mereka bergerak kedalam 
bentuk fisik. Apakah setiap orang 
mengerti hal ini? 

Contoh terbaik yang dapat saya 
berikan adalah menyangkut Greys. 
Nampaknya, Greys terlihat seperti 
manusia pada satu waktu. Apa yang 
terjadi adalah mereka sebagai 
sebuah ras, ditangkap 891.000 tahun 
yang lalu ketika hendak 
meninggalkan Zeta 1 dan Zeta 2 
untuk pergi dan melakukan urusan 
mereka sendiri. Hal ini adalah hal 
yang biasa, dan inilah cara bumi 



DECIDE FOR YOURSELF! 


Jerums- Clark * 1997 * paiwfbich 

E50N l-57B59'-OZ9-9 - 


Jcrorne Qaik P an internationally 
knowri mvestigator o( anomaLous 
occurrentes for fbur decades, 
invibes yon lo weigh the evidence* 
examine thc pbotographs and 
drawings, and pondertfoe possibSl- 
ities af UFOs and ertraternestrial 
visitors. He hundreds of 

UFO-ietatfid topics r ffom medievaL 
daivns of aerial phenomeria to 
the Heauen's Gate tragedy 
IncLudes elaborate aceounts 
af contacl and abduction, plus 
info on major UFO inve&tiga- 
UFO organSzations and 
Web sites around tfoe world. 


Available a t 
bookstores, o r by 
caLLing 1-800-776-7276 


dikolonisasi. Apa yang terjadi adalah 
bahwa mereka tertangkap oleh 
kelompok di Orion yang secara 
genetik sudah diubah di kontrol oleh 
Alpha Draconian. Menurut 
Moraney, hal pertama yang 
dilakukan oleh kelompok Orion yang 
sudah diubah Draconian ini adalah 
membantai hampir semua wanita 
yang tertangkap untuk mengontrol 
proses kelahiran. Kemudian mereka 
secara genetik mengubah wanita 
yang masih tersisa, jadi dengan 
demikian semua anak yang lahir 
setelah hal itu secara genetik sudah 
berubah. Para laki-lakinya dijadikan 
budak, untuk bekerja di 
pertambangan dan dibunuh oleh 
kelompok Orion yang dikontrol 
Draconian, yang sama sekali tidak 
menghargai kehidupan. Yang 
sekarang kita ketahui sebagai Greys 
yang menjadi sumber alam. 

Perjalanan Waktu Membawa 
Perubahan Kesadaran dari Ras 

Sekarang, saya diberitahu bahwa 
Greys sangat ingin untuk bisa lepas 
dari hirarki ini, tetapi apa yang telah 
mereka lakukan adalah bahwa 
mereka terus menyebarkan 
masalahnya. Sekarang, kita telah 
diberitahu bahwa Greys “telah ada 
di sini selama ribuan tahun”. Namun 
menurut orang Andromeda, Greys 
tiba disini pada tahun 1931. Karena 
kemampuan mereka untuk 
mengadakan perjalanan waktu, 
kelihatannya mereka sudah ada 
disini selama ribuan tahun - mereka 
dapat mundur ke masa lampau. 
Kalau anda dapat mundur ke masa 
lampau anda dapat mengubah 
kesadaran segala ras. Anda dapat 
mengubah segala kejadian. Itulah 
yang telah mereka lakukan. Mereka 
bukanlah satu-satunya yang telah 
melakukan hal ini. Anda juga dapat 
mengubah sebuah kelompok dari 
Sirius B yang juga telah melakukan 
hal ini. Butuh waktu yang lama sekali 


Nomor 13 


23 


INFO-UFO 










bagi saya untuk mengerti kenapa 
mereka mau melakukan hal ini. Pada 
dasarnya adalah mereka ingin 
mengontrol kita. Kita mempunyai 
hal-hal yang mereka inginkan. Kita 
mempunyai keuntungan telah berada 
di kekuatan ke-11, yang berarti kita 
telah menjelajahi area yang sangat 
besar dari perkembangan rohani - 
itulah sebabnya kenapa jangkauan 
emosi kita begitu besar. Mereka 
menginginkan informasi tersebut. 
Bukan hanya itu saja, tetapi dengan 
adanya frekuensi baru yang datang 
dan kekuatan ketiga mulai 
mengembangkan dirinya sendiri, 
Grey mencoba untuk 
menyelamatkan ras mereka. 
Menurut Moraney, hanya ada 2000 
Grey asli yang tertinggal — yang 
lainnya adalah hasil cloning - robot 
organik. Mereka tidak mempunyai 
inti rohani. Saudara-saudara, kita 
sedang membicarakan tentang 
teknologi yang akan ada ribuan tahun 
yang akan datang dari sekarang. 

Penculikan manusia 

Alasan kenapa Grey melakukan 
begitu banyak penculikan adalah (1) 
untuk genetik. Mereka mencoba 
untuk menyatukan ras-ras. Mereka 
menciptakan makhluk cangkokan, 
kebanyakan adalah wanita. Hanya 
ada sangat sedikit makhluk 
cangkokan pria. Masalahnya adalah 
mereka mempunyai kesulitan untuk 
membuat mereka tetap hidup karena 
jiwa tidak akan berada dalam 
makhluk-makhluk tersebut. Energi 
kehidupan tidak akan ada didalam 
makhluk-makhluk tersebut. Jadi, 
mereka menculik ibu dan anak dari 
manusia dan menguliti bagian vital 
dari tubuhnya, yang mengandung 
energi dan memberikannya pada 
makhluk cangkokan yang 
mempunyai keturunan yang sama. 
Mereka mencoba untuk 

menciptakan jiwa, dan mereka tidak 
berhasil melakukan hal itu, dan 


mereka putus asa, dan karena itulah 
kenapa banyak hal aneh yang 
terjadi. Ini hanyalah satu dari banyak 
hal yang terjadi. Ada 
persekongkolan kompleks yang 
besar dibelakang semua itu. Kenapa 
kita setuju untuk melakukan hal 
tersebut, saya belum mengetahui hal 
tersebut. 

[Catatan Vals: izin untuk 
melakukan hal tersebut dari 
pemerintah ditukar dengan teknologi 
manipulatif untuk manusia yang 
digunakan untuk melawan manusia, 
pada dasarnya untuk hirarki yang 
paling atas keuntungan makhluk luar 
angkasa dari tekanan “ancaman” 
manusia.]. 

Jadi hal ini tidak berhasil dan ras- 
ras menjadi sekarat. Sekarang apa 
yang telah dilakukan Grey karena 
mereka mempunyai masalah dengan 
hal ini adalah mereka telah menculik 
sekelompok besar anak-anak 
manusia. Karena itulah kenapa 
anak-anak hilang tanpa jejak di 
seluruh dunia. Beberapa di antara 
mereka telah diambil oleh Grey. Di 


Westchester County, New York, 
lebih dari 5000 anak-anak telah 
hilang tanpa jejak selama tiga tahun 
terakhir ini. Pemerintah tahu apa 
yang sedang terjadi tetapi mereka 
tidak dapat berbuat apa-apa tentang 
hal ini. Alasan kenapa mereka tidak 
ingin membawa kasus ini ke 
permukaan adalah karena mereka 
membiarkan para bajingan itu berada 
disini dari awalnya. Mereka 
membatalkan perjanjiannya. Mereka 
menjual kita, dan saya mempunyai 
banyak energi pada hal tersebut, 
karena saya mempunyai teman 
yang ingin tahu dimana anak-anak 
mereka. 

Ini hanyalah satu skenario saja. 
Nampaknya kita telah dimanipulasi 
selama 4724 tahun sekarang. Kita 
telah dimanipulasi melewati 
kepercayaan. Untuk membuat 
segalanya lebih buruk, kita telah 
mempunyai teknologi energi yang 
gratis yang telah diambil dari kita. 
Jadi, selama 100 tahun terakhir ini 
kita telah betul-betul menghan¬ 
curkan lingkungan kita. * 


INFO-UFO 


24 


Nomor 13 








MAJALAH UFO INDONESIA 


Pertanyaan yang mendasar, apakah UFO itu ada? Ini belum bisa dijawab dengan jawaban yang memuaskan 
semua pihak. Persoalannya, bagaimana cara kita membuktikan apakah UFO itu ada atau tidak. Ternyata, kasus 
penampakan UFO di Indonesia juga banyak. Persoalannya, data yang ada tidak tercatat dengan baik dan sering 
diabaikan. Di Indonesia kini telah terbit sebuah majalah tentang fenomena UFO. Jadi, jika Anda tertarik ingin 
mengetahui soal UFO, jangan sampai melewatkan majalah INFO-UFO. 



Edisi 01 


Edisi 02 


Edisi 03 


Edisi 04 


Edisi 05 


Edisi 06 


Untuk mendapatkan majalah INFO-UFO hubungi: 
Jl. Krembangan Barat 31-1 Surabaya 60175, 
Indonesia, Telp. (031) 3542570,3526207, Fax. (031) 
3559283 atau di toko buku terdekat di kota Anda. 


Hotline Pelanggan: (031) 3 5 5 7728 


http://www. info-ufo. c om 
email: redaksi @ info-ufo. c om 


Langganan Majalah INFO-UFO 


Dengan berlangganan akan mendapatkan harga khusus. 
Untuk wilayah pulau Jawa Rp 110.000,- (12 nomor). 
Untuk luar pulau Jawa Rp 130.000,- (12 nomor). 

Sudah termasuk ongkos kirim. Biaya langganan 
ditransfer melalui rekening Bank BCA KCP Manukan 
No rekening: 6190005231 (a/n: Agustinus Nur Pratidina) 



Nomor 13 


25 


INFO-UFO 





























s 


t u d i 


Banding 


ApalGah Ftriri Ptiytmg T3erXaiian 
Dengan Fenomena 



Pemah tahu adanya cerita rakyat 
tentang adanya putri duyung? Pasti 
semua masyarakat banyak yang 
mengenalnya. Tetapi sampai 
sekarang belum juga terungkap, 
Apakah ikan duyung itu benar-benar 
nyata ataukah tidak? Pernah 
diadakan suatu penyelidikan resmi 
tentang ada atau tidaknya duyung 
pada tahun 1723. Tetapi oleh Komisi 
Kerajaan Denmark membatasi 
berita tentangnya. Kemudian 
seorang dari anggota komisi, melihat 
sendiri duyung (merman) di 
kepulauan Faroe. Ketika mencoba 
untuk mendekati kapal mereka, 
makhluk itu menyelam dalam air. 
Dan kemudian ia muncul kembali, 
memandangi dengan sorot mata 
yang tajam. Saat itu juga duyung 
tersebut mengepakkan kepala dan 
sebelum menghilang dari pandangan 
mengeluarkan suara yang amat 
keras. Tiga tahun kemudian kejadian 
tersebut ditulis dalam sebuah buku 
Natural History In Nordland. Latar 


belakang adanya legenda tentang 
duyung atau sejenisnya mempunyai 
nilai yang kuno. Yang paling tua 
adalah berkaitan dengan dewa 
Babilonia Oannes, manusia yang 
dari pinggang ke bawah berbentuk 
ikan, yang muncul dari laut 
Erythrean untuk mengambil bagian 
dalam pengetahuan dan budaya 
umat manusia. 


Dewa-dewi seperti duyung 
banyak dipuja di Cina, India, Siria, 
Yunani dan Roma. Mereka selalu 
menjadi tokoh dalam semua cerita 
rakyat. Orang banyak mengenal 
mereka sebagai duyung betina 
(merfolk atau mermaid) atau 
duyung jantan (merman). Kata 
dasar mer berasal dari kata bahasa 
inggris kuno yang berarti laut. 
Makhluk semacam ini dikenal 
dengan berbagai nama dan 
dinyatakan pemah terlihat di selumh 
Eropa Barat dan di tempat-tempat 
lainnya. Salah seorang dari 
sejarawan kuno si Plini si Tua 
mengatakan bahwa ia percaya 
dengan adanya makhluk tersebut. 
Ciri-cirinya badannya bersisik dan 
kasar, di bagian tertentu mirip 
dengan wanita. Para penduduk 
pantai tidak hanya menyaksikan 
satu atau dua kali makhluk semacam 
itu. Ia muncul kemudian menyelam 
lagi dengan mengeluarkan suara 
dengan berbagai macam bentuk 
bunyi. Para nelayan menemukan 



INFO-UFO 


26 


Nomor 13 














Sesosok putri duyung tengah duduk di ujung karang tersebut, 
sambil menyisir rambutnya yang bewarna coklat muda. 


puteri duyung yang sudah mati 
biasanya setelah badai besar. 
Pernah juga ditemukan mayat 
duyung yang terdampar dan mati. 
Versi lain tentang legenda duyung 
berkenaan dengan puteri duyung 
Eropa Utara atau Selkie, dituliskan 
dalam balada rakyat “The Grey 
Selkie Of Sule Skerrie.” Ketika 
Selkie rindu dengan daratan dengan 
mudah ia melepaskan kulit 
binatangnya dan menjadi manusia. 
Dalam dongeng tentang puteri 
duyung juga demikian, sehingga 
mereka dapat kawin dengan 
manusia dan melahirkan anak. 
Sampai pada akhirnya dia juga bisa 
rindu sekali dengan laut dan 
kemudian mereka hilang dalam 
sekejap. 

Seperti yang dinyatakan seorang 
ahli cerita rakyat. Duyung juga telah 
muncul di Skotlandia. Puteri duyung 
disini dilukiskan lebih dari legenda 
dan tradisi. Kepercayaan, 
pertengahan abad khabar mengenai 
penampakan puteri duyung tersebar 
luas. Perkembangannya dapat 
dilihat dari berbagai penglihatan 
yang telah banyak dilaporkan. 
Tetapi selalu dikaitkan dengan 
sesuatu yang umum sebagai hal 
yang wajar dan dapat dipahami oleh 
akal manusia. Pada tanggal 12 
Januari 1980, dua wanita sedang 
berdiri di pantai Caithness, daerah 
terpencil Skotlandia Timur Laut, 
telah melihat sesuatu yang mirip 
dengan wajah seorang wanita. 
Setelah menampakkkan diri, dia 
menghilang ke dalam air dan muncul 
kembali sebentar. Dari waktu ke 
waktu ia mengangkat tangannya 
yang putih dan kecil di atas ombak 
dan meluruskan rambutnya yang 
panjang menjadi hijau sampai hitam. 

Lain lagi halnya dengan seorang 
saksi yang bernama William Munro. 
Pada umur 12 tahun saat ia sedang 
berjalan-jalan di pantai Teluk 
Sandside. Saya ingat sekali saat itu 
adalah musim panas, saya berjalan 


sampai ujung Sansdside. Sesosok 
wanita tengah duduk di ujung karang 
tersebut, sambil menyisir rambutnya 
yang bewarna coklat muda. Berada 
di karang tersebut kira-kira 3-4 
menit. Wajahnya lembut, pipinya 
kemerahan, matanya biru, dan 
dagunya bulat mirip sekali dengan 
manusia. Giginya tak kelihatan 
karena mulutnya tertutup. Dada, 
perut, jari dan lengannya seperti 
manusia pada umumnya. Jari- 
jarinya tampak ketika tangannya 
digerakkan yang sepertinya ia tidak 
mempunyai telapak tangan. 
Sebelum terjun makhluk itu sempat 


melihat ke arah saya. Memang telah 
banyak teman yang bilang bahwa di 
sekitar daerah tersebut terdapat 
fenomena yang sampai sekarang 
belum terkuak. Banyak juga yang 
tidak percaya akan keberadaannya. 
Tetapi saya yakin dan percaya akan 
keberadaannya memang benar- 
benar ada. Setelah itu dia kemudian 
teijun ke air kemudian tidak nampak 
lagi. Saksi melihat hal ini dengan 
sangat jelas sekali. Dan tampaknya 
makhluk itu aktif muncul di pantai 
Skotlandia 

Dan cerita mengenai putri 
duyung ini yang terjadi di London 


Nomor 13 


27 


INFO-UFO 





i 



Lukisan Jim Warren tentang Putri Duyung 


Mirror. Hal ini terjadi pada 16 
November 1822. Pada tahun 1811 
seorang pemuda bernama John 
Mclsaac dari Skotlandia. Di 
hadapan sheriff ia bersumpah bahwa 
pada sore hari itu tanggal 13 Oktober 
melihat binatang yang bagian 
atasnya putih bentuknya seperti 
badan manusia. Dan sebagian lagi 
ekornya bewarna kemerahan dan 
kulitnya bersisik. Ujung ekornya 
bewarna hijau kekuningan yang 
menyala. Ekornya persis seperti 
kipas, dan saat membentangkan 
ekornya, ia terus membuat gerakan 
memutar. Rambutnya panjang 
bewarna coklat muda. Anggota 
tubuhnya mirip sekali dengan 


manusia hanya saja separuh ke 
bawah bentuknya seperti ikan. Tidak 
dapat terlihat jelas apa jenis 
kelaminnya. Makhluk tersebut 
hanya muncul selama 2 jam setelah 
itu ia kembali meloncat ke dalam 
laut. Herannya karang yang 
didudukinya tidak basah sama sekali. 
Dan adanya makhluk itu juga 
disaksikan oleh 3 warga terhormat 
yaitu Dr. George Robertson, 
pendeta Campbeltown , Norman 
MacLeod, dan penasehat hukum 
James Maxwell. Mereka semua 
terkesan dan sangat puas dengan 
apa yang telah dilihat. Itulah yang 
membuat kita semua percaya akan 
adanya hal ini. 


Lima hari kemudian, tanggal 2 
November, saksi mata lain yang 
melihat bernama Katherine 
Loynachan mengatakan bahwa 
pada sore hari tanggal 13 Oktober. 
Saat menggembala sapi dekat laut 
saya melihat makhluk terjun dari 
karang ke air. Kulitnya seperti bayi 
putih dan bersih. Makhluk itu terus 
saja menggosok-gosok dadanya 
dengan satu tangan yang 
kelihatannya jari-jarinya begitu 
rapat. Ia terus memandangi saya 
sampai kira-kira setengah menit. 
Dan setelah itu dia menghilang dan 
berenang ke arah pertanian 
Corphine. Kesaksian ini sulit 
dipercaya karena mungkin ia juga 
tidak percaya dengan apa yang telah 
dilihatnya. Ia cuma berpikiran 
bahwa makhluk itu adalah seorang 
anak laki-laki yang jatuh dari kapal. 

Di pantai Barat Skotlandia pada 
musim panas tahun 1814 seorang 
anak telah melihat manusia setengah 
ikan. Setelah ia menceritakan 
kepada teman-temannya, malah 
diketawakan. Kemudian sebulan 
kemudian sekelompok anak-anak 
mengira ada seorang wanita yang 
tenggelam. Tetapi dalam 
kenyataanya sungguh berbeda. Ia 
persis sekali dengan seorang wanita, 
kulitnya putih, rambut yang indah 
dan panjang. Nampak proporsional 
meskipun tangannya pendek dan 
bulat di bagian telapaknya. 
Tangannya tidak lebih panjang 
daripada anak seumur 10 tahun. 
Ekornya mirip dengan ikan cuddy, 
baik warnanya maupun bentuknya. 
Langsung saja para anak-anak itu 
berlarian untuk mencari orang yang 
bisa diminta pertolongannya. 
Ternyata saat mereka datang 
berbondong-bondong, makhluk 
tersebut sudah berenang di dekat 
pantai. Sambil sesekali ia 
memandang kepada kami. Sambil 
bersuara gaduh seperti itik selama 
2 jam. Makhluk itu selalu muncul 
kembali pagi harinya saat 


INFO-UFO 


28 


Nomor 13 







gelombang pantai sangat tenang. 

Pada tahun yang sama di Port 
Gordon, tanggal 15 Agustus, dua 
orang nelayan melaporkan melihat 
sebuah duyung jantan (merman). 
Duyung itu makhluk yang sungguh 
aneh, mata kecil, hidung datar, mulut 
lebar, dan berlengan panjang. Dan 
sekitar tahun 1830 orang yang 
bekerja di sepanjang pantai 
Benbecula, salah satu pulau di 
gugusan Hebrides, pantai barat laut 
Skotlandia. Melihat makhluk kecil 
setengah wanita setengah ikan. 
Ketika itu beberapa orang mencoba 
untuk menangkapnya, ia kemudian 
menghilang begitu saja. Kemudian 
beberapa hari kemudian ditemukan 
mayatnya 2 kilometer dari tempat 
yang semula tempat kemun¬ 
culannya. Mayat tersebut setelah 
diperiksa bagian atasnya mirip sekali 
dengan makhluk sebesar badan 
anak berusia 3 atau 4 tahun. 
Rambutnya panjang dan hitam. 
Kulitnya putih dan halus sedangkan 
bagian bawahnya seperti salmon 
tetapi tidak bersisik. Laporan 
tentang duyung di laut Skotlandia 
terus berkembang sampai akhir abad 
ke- 20. 

Michael Meurger, seorang ahli 
cerita rakyat Perancis dan penulis 
cerita dongeng binatang air 
mengatakan bahwa cerita mengenai 
duyung bukanlah sesuatu yang 
dibuat-buat. Antara duyung dalam 
kenyataan dan duyung dalam 
khayalan jelas berbeda jauh. 
Buktinya saja dapat kita lihat dengan 
warna rambut yang berbeda yang 
diceritakan dalam dongeng. 

Duyung tidak bisa dikatakan 
masuk golongan sebagai makhluk 
yang berintelegensi tinggi dari 
binatang lainnya. Karena mereka 
tidak pernah berkomunikasi dengan 
para saksi yang melihatnya. Maka 
apakah duyung termasuk jenis 
binatang yang tidak dikenal. Pada 
tahun 1961 seorang ahli 
Kriptozoologi yang menyatakan 


dalam artikelnya, “Hanya ada 
beberapa species dari Sineria yang 
beradaptasi dengan kehidupan laut, 
dan adanya laporan tentang duyung 
yang berlimpah dan segala macam 
yang ada di laut tertentu sampai 
pada zaman modern. Memang tidak 
dapat dipercaya bila ada makhluk 
seperti itu. Karena tidak ada 
seorangpun yang dapat menemu¬ 
kannya di pantai.” 

Hal yang sangat tidak mungkin 
apabila makhluk itu hidup di perairan 
yang amat dalam yang tidak pernah 
ke permukaan atau perairan 
dangkal. Semua binatang yang 
berdaging dan berdarah dari lautan 


diakui keberadaannya. Walaupun 
tidak banyak bukti-bukti yang dapat 
diketemukan. Namun pada 
hakekatnya harus diakui oleh banyak 
orang. Nah dari situ apakah dapat 
kita simpulkan bahwa duyung itu 
termasuk juga USO (Unidentified 
Submerged Object) yang marak 
dikabarkan oleh para pelaut. Apakah 
tempat hidup duyung juga 
merupakan pangkalan UFO yang 
ada di dasar laut? 

Ada beberapa cerita rakyat di 
Indonesia yang berhubungan dengan 
putri duyung. Misalnya legenda asal 
Riau ini yang menceritakan bahwa 
dulu di kepulauan Natuna hidup 



Kerajaan Nyi Lara Kidul dalam lukisan Pamela Hardy 


Nomor 13 


29 


INFO-UFO 












pasangan suami istri yang tinggal di 
pantai. Saat itu sang istri sedang 
hamil lima bulan. Suatu hari, sang 
istri berkata, “Suamiku, hari ini 
musim air laut kering. Aku ingin 
makan ‘setu’. Aku telah lama 
mengidamkannya dan ingin 
memakannya.” Suaminya setuju 
saja tapi dengan perasaan yang 
bertanya-tanya dalam dirinya, sebab 
‘setu’ sebenarnya tidak enak dan 
hidupnya di dalam laut. Di pantai, 
sang suami menangkap ikan 
sementara istrinya memakan semua 
‘setu’ yang terdampar di pantai. 
Setelah habis yang ada di pantai, 
sang istri kemudian berenang ke laut 
untuk mencari lebih banyak ‘setu’. 
Sang suami memperingatkan 
istrinya bahwa air laut sedang 
pasang namun peringatan itu tidak 
dihiraukan. Beberapa saat ia 
menyadari bahwa istrinya hilang, 
tapi tak lama ia melihatnya di tengah 
laut. Lalu ia berteriak agar istrinya 
kembali ke pantai. Istrinya 
menjawab agar menunggunya. Ia 
lalu melanjutkan makan ‘setu’ dan 
mengabaikan suaminya. Lalu sang 
istri berenang lebih jauh lagi ke 
tengah laut. Suaminya makin 
khawatir dan mulai memanggil 
teman-temannya untuk membawa 
istrinya kembali. Lalu ada sebuah 
keanehan terjadi. Ia melihat kaki 
istrinya berubah menjadi ekor ikan. 
Karena ia sedang hamil saat 
perubahan bentuk itu terjadi, orang- 
orang di sana memanggilnya ‘ikan 
buyung’ (yang artinya hamil). 
Setelah beberapa generasi 
kemudian, masyarakat menyebut 
ikan duyung. Saat ini, ikan duyung 
pergi ke dekat pantai setahun sekali 
untuk makan ‘setu’. 

Pemunculan putri duyung di 
Indonesia sangat jarang sekali. 
Mungkin ada tetapi mungkin tiap 
daerah menyebutnya dengan istilah 
yang berbeda. Bisa saja dikaitkan 
dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai 
Selatan, yang sangat dihormati oleh 


orang-orang kejawen khususnya 
daerah Jawa Tengah dan 
sekitarnya. 

Deborah Pollard, alumnus 
jurusan Seni Pertujukan dan Musik 
Universitas Wollongong, Australia, 
mencoba menyandingkan keber¬ 
adaan mitos Nyi Roro Kidul 
di Jawa dengan Putri Duyung 
“Mermaid” dari Barat. Deborah 
yang sempat belajar teater gerak di 
Jepang di bawah bimbingan 
Tadhashi Suzuki itu memfokuskan 
pada tema tentang kehidupan laut. 
Ia memang belum melakukan 
analisis yang mendalam terhadap 
cerita-cerita tersebut, namun melihat 
adanya kemiripan-kemiripan di 


antara keduanya. 

“Kemiripan yang paling 
menonjol ialah penggambaran 
karakter perempuan sebagai 
makhluk yang berbahaya dan 
misterius dengan dorongan seks 
yang menggebu, sekaligus 
membawa bencana bagi laki-laki 
yang dijumpainya,” katanya. 

Apakah Nyi Roro Kidul dan 
pasukannya termasuk duyung dan 
jika benar ada, apakah mereka 
termasuk salah satu jenis alien? 
Yang pasti keberadaan USO atau 
makhluk laut yang tak dikenal tetap 
menjadi fenomena yang sampai 
sekarang masih belum terkuak 
keberadaanya. (Rosye) 


INFO-UFO 


30 


Nomor 13 






ACAK 

PERISTIWA ALIEN 
YANG TERTANGKAP 
DI VARGINHA, BRAZIL 

oleh Jorgen Westman 


Sekitar tengah malam di antara 19-20 Januari, 
NORAD (North American Air Defense Command atau 
Komando Pertahanan Udara Amerika Utara) 
menghubungi badan sejenis di Brasil, CINDACTA (I 
Centro INtegrado de Defesa Aerea e Contral.e de 
Trafego Aereo atau Pusat Terintegrasi untuk Pertahanan 
Udara dan Kontrol Lalu Lintas Udara), dan 
memperingatkan mereka bahwa sebuah UFO sedang 
turun di atas bagian utara negara bagian Minas Gerais. 
Ini disaksikan dan dibocorkan oleh seorang anggota 
Angkatan Udara Brasil dan seorang karyawan di fasilitas 
radar di Basis Angkatan Udara VI Comar, yang 
menerima informasi tersebut, ini semua berdasarkan 
keterangan John Carpenter and Ricardo Varela Correa. 



Pada tanggal 20 Januari, selewat 
tengah malam, pada sekitar pukul 
1.30 dini hari, sepasang pekerja 
peternakan Augusta dan Eurico 
Rodrigues dibangunkan oleh 
lenguhan sapi-sapi dan domba- 
domba ternak. Ketika mereka 
menengok ke luar jendela untuk 
melihat apa yang terjadi, mereka 
melihat hewan-hewan itu berlari dari 
satu sisi ke sisi lainnya. Ketika 
mereka memandang ke atas ke 
langit mereka melihat sebuah UFO 
tak bersuara tanpa cahaya. John 
Carpenter melukiskan pada kita 
gambaran UFO: 

“Benda itu adalah suatu “mini 
bis” yang berbentuk kapal selam 
yang bergetar seperti tirai dan 
mengeluarkan asap atau kabut 
ketika turun sedikitnya 5 meter di 
atas tanah. Seorang saksi militer 
sekarang mengakui bahwa benda itu 
jatuh dan hancur dan dia adalah 
bagian dari puing-puing yang 
dikumpulkan. Bahannya dianyam 
dan beratnya ringan (sumber : A J 


Gevaerd dalam rekaman video 
saya) 

Peternakan pasangan Rodrigues 
terletak di suatu daerah kopi yang 
berjarak 10 kilometer (6 mil) arah 
barat laut dari kota Varginha, di 
tengah-tengah di antara Varginha 
dan Tres Coracoes. Rumahnya 
terletak di ujung jalan. Dan UFO 
itu diyakini telah jatuh dan hancur 
antara pukul 1.30 dan 5 pagi hari itu. 
Seorang warga sipil Amerika hadir 
ketika UFO yang berbentuk cerutu 
itu dimuat ke atas sebuah truk 
berlantai datar di pagi-pagi buta 
tanggal 20 Januari - hari Sabtu, 
menurut majalah UFO Brasil. Di 
antara lokasi yang disebutkan 
sebagai tempat jatuhnya UFO dan 
daerah pinggiran taman jardim 
Andere, di mana EBE kemudian 
terlihat dan ditangkap untuk pertama 
kali, terdapat sebuah hutan. Suatu 
skenario yang mungkin teijadi adalah 
sejumlah EBE selamat dari 
kecelakaan tersebut dan berjalan 
melalui hutan dan berakhir di taman 


Jardim Andere sejauh 6 mil arah 
tenggara. Warga setempat segera 
menghubungkan kapal luar angkasa 
ini dengan para EBE yang muncul 
beberapa jam kemudian. Juga ada 
pernyataan dari sumber militer yang 
mengatakan bahwa seorang pemilik 
peternakan (bukan Rodrigues) 
menembak satu dari EBE yang 
merangkak keluar dari UFO 
berbentuk cerutu yang jatuh dan 
hancur. 

EBE pertama ditangkap 
di taman kota 

John Carpenter memberi 
gambarannya tentang taman itu: 

“Jardim Andere adalah suatu 
daerah atau lingkungan luar kota di 
mana beberapa rumah sedang 
dalam pembangunan. Ada suatu 
lereng yang berumput menuju ke 
hutan di antara daerah ini dan 
daerah Santana di dekatnya.” 

Pukul 8 pagi Mahasiswa Hiido 
Tucio Gaidino, 20, yang tinggal di 


Nomor 13 


31 


INFO-UFO 






Dr. John Mack mewawancari dua orang 
saksi mata yang melihat alien itu. 


bagian Jardim Andere dari Varginha, 
diberitakan telah memberitahukan 
kepada para penyelidik UFO, Ub- 
’Lralara Franco Rodrigues dan 
Vitorio Pacacc-Lni, bahwa dia 
melihat salah satu dari makhluk luar 
angkasa yang selamat sesaat 
setelah pukul 8 pagi hari itu. Sambil 
membuka jendela kamar mandinya, 
Hildo melihat ke luar dan melihat 
“seekor makhluk dengan kulit 
coklat matang yang berminyak 
sedang meringkuk di jalan 
setapak di tengah taman .” Alien 
itu, seperti yang dilukiskan Hildo, 
mempunyai tangan yang sangat kecil 
dengan 3 jari yang teramat panjang, 


seperti yang dimiliki bintang laut, lari 
menjauh ketika Hildo berteriak. 
Makhluk itu tidak mempunyai 
rambut, tidak berpakaian dan 
tingginya 4-5 kaki. Beberapa 
telepon ditujukan kepada 
departemen pemadam kebakaran 
(paling awal jam 7 pagi) tentang 
binatang liar yang lepas di bagian 
utara taman kota Jardim Andere, 
seperti seekor j aguar atau babi liar. 
Dan dalam sebuah wawancara 
rahasia yang direkam, seorang 
sersan dari departemen pemadam 
kebakaran memastikan bahwa pada 
pukul 9 pagi semua stasiun 
pemadam kebakaran di Varginha 
diminta untuk menangkap seekor 
binatang aneh di daerah itu. Ketika 


4 orang petugas 
pemadam kebakaran 
tiba dengan mobil 
pemadam kebakaran, 
mereka melihat bahwa 
makhluk itu sama 
sekali bukan seekor 
binatang aneh, dan 
mereka juga 

menemukan bahwa 
pihak militer telah 
berada di sana. Orang 
yang bertanggung 
jawab yang mengirim 
keempat petugas 
pemadam kebakaran tersebut ke 
Jardim Andere untuk memeriksa 
keadaan adalah 
Mayor Maciel. Para 
petugas ini, pada 
saat mereka tiba di 
sana, menghubungi 
sang Mayor melalui 
radio dan 

memintanya untuk 
juga datang karena 
keadaannya lebih 
rumit daripada yang 
mereka bayangkan. 
Mayor itu tiba 
sekitar pukul 10.30 
pagi, tapi pada saat 
itu penangkapan 
EBE sudah selesai dilakukan. 
Penangkapan dilakukan dengan 
sebuah jaring untuk hewan-hewan 
liar dan mereka menggunakan 


sarung tangan biasa, tapi mereka 
takut akan radiasi. Menurut para 
saksi di tempat kejadian, ada 
beberapa orang termasuk anak-anak 
yang melempar batu ke arah EBE, 
yang kelihatannya bersikap masa 
bodoh akan perlakuan terhadapnya. 
Dia hanya mengeluarkan suara 
seperti lebah yang mendengung. 
Tempat di mana EBE tersebut 
ditangkap adalah di depan rumah di 
Jalan Rua Suecia nomor 3, Jardim 
Andere. EBE itu kemudian 
ditempatkan di dalam kotak kayu 
yang ditutupi kain terpal plastik 
berwarna putih, ditarik kencang 
supaya tidak mungkin untuk melihat 
isinya, dan dibawa pergi dengan truk 
tentara. Pihak militer dan petugas 
pemadam kebakaran yang berada 
di tempat kejadian adalah : 

Letnan Kolonel Olimpio 



Markas pemadam kebakaran yang menangkap alien. 



Rumah Sakit Humanitas 


INFO-UFO 


32 


Nomor 13 



















Markas sekolah militer ESA. 


Wanderley (Pemimpin operasi), 
Letnan Tiberio, Kapten Ramirez, 
Sersan Pedrosa (dinas rahasia S-2 
militer Brasil) 

Para pengemudi truk dari ESA 
(sekolah militer, 25 kilometer dari 
Varginha di kota Tres Coracoes) 

Kopral Cirilo, Tentara Vassalo, 
Tentara De Mello 

Dan juga pemimpin dari operasi 
penangkapan pertama - MAYOR 
MACIEL. 

Semua ini didukung oleh seorang 
saksi di dalam departemen 
pemadam kebakaran yang 
mempunyai akses ke informasi yang 
dirahasiakan. Juga oleh para saksi 
warga sipil seperti Henrique Jose da 
Silva. 

Jardim Andere (2 kilometer dari 
pusat kota) Lilliane Fatima melihat 
ke samping kirinya dan berteriak. 


Seekor makhluk 
dengan tiga tonjolan di 
kepalanya dan kulit 
yang gelap dan 
berminyak sedang 
berada dalam jarak 7 
meter di samping 
tembok dari sebuah 
garasi tua. Makhluk 
itu sedang berjongkok 
di atas tanah seperti 
sedang terluka. Ini 
dari majalah Brasil 
Isto E: 

“makhluk itu sedang jongkok, 
dengan tangannya yang panjang di 
antara kakinya” gadis itu 
menceritakan. “Pada awalnya saya 
melihat matanya, besar dan merah.” 
Karena takut, Liliane membelakangi 
makhluk itu, sedangkan saudara 
perempuannya Valquiria dan 
temannya Katia terus 
memperhatikan. “Makhluk itu 
bukan binatang ataupun manusia, 
dia adalah makhluk yang 
mengerikan”, Katia berkata. “Dia 
kelihatannya bodoh, tidak 
mengeluarkan suara”, tambah 
Valquiria. Kemudian makhluk itu 
kelihatannya menggerakkan 
kepalanya sedikit dan ketiga gadis 
itu lari. 

Empat puluh menit kemudian, 
ibu dari Lilliane dan Valquiria, Luiza 
Helana Silva (38), pergi ke tempat 
itu untuk melihat 
apa yang telah 
menakutkan 
anak-anak 
perempuannya 
(suaminya Jose 
Lopes da Silva 
sedang bekerja 
sebagai seorang 
kondektur bis) 
Dia tidak 
menemukan 
apapun kecuali 
bau aneh yang 
dilukiskan 
seperti ammonia 


oleh para saksi lainnya yang 
mendengar kabar itu dan bergegas 
ke tempat kejadian di mana EBE 
terlihat. Bau yang sama kemudian 
dilaporkan secara terpisah oleh 
seorang karyawan di Rumah Sakit 
Umum, tempat alien itu dibawa pada 
malam hari tanggal 20 Januari. 

Profesor Harvard dan peneliti 
tentang penculikan Dr. John Mack 
mendatangi dan melakukan 
wawancara yang direkam dengan 
ketiga gadis tersebut. Kepada 
Carpenter, Mack telah berkata: 

“Dia berani bertaruh karir dan 
ijinnya bahwa ketiga gadis itu 
berkata yang sebenarnya” 



Alien itu dibawa oleh beberapa 
truk ke suatu tempat. 


Selama sore hari itu orang-orang 
menonton sejumlah truk tentara 
melakukan patroli di dalam kota dan 
sekitar pukul 7-8 malam pihak militer 
dari Escola de Sargentos, bersama 
dengan para perwira dari dinas polisi 
militer (dinamakan P-2) sekali lagi 
memasuki taman itu (menurut John 
Carpenter ini terjadi pada pukul 11 
malam) dan menangkap seekor 
EBE yang terluka (saya belum 
menemukan kesaksian tentang 
penangkapan ini) Penangkapan ini 
jauh lebih terjaga kerahasiaannya 
daripada penangkapan yang 
pertama (pukul 10.30 pagi), karena 



Rumah Sakit Regional Brazil 


Nomor 13 


33 


INFO-UFO 


















Liliane, Valguiria dan Katia 


pihak militer tiba dengan pakaian sipil 
dan menggunakan kendaraan sipil. 
Makhluk itu berada di daerah dekat 
hutan, di mana pihak militer 
mengepung dan menangkapnya. 

EBE dibawa ke RS Daerah 

EBE tersebut segera dibawa ke 
Rumah Sakit Umum di pusat kota 
di mana dokter memerintahkan 
bahwa makhluk itu harus 
dipindahkan ke rumah sakit 
Humanities yang lebih besar dan 
lebih lengkap peralatannya, di mana 
lebih mudah untuk menahan dan 
menyembunyikan makhluk itu dari 
warga yang ingin tahu. Rumah sakit 
Humanities juga bertempat 1.5 
kilometer dari pusat kota (Varginha 
mempunyai 3 rumah sakit). 
Beberapa perawat dan karyawan 
dari Rumah Sakit Umum Daerah 
telah memastikan bahwa mereka 
semua mendapat tekanan. Orang- 
orang yang telah berhubungan 
dengan makhluk kedua dinasihatkan 
untuk menghindari pers dan para 
peneliti UFO dan untuk tidak 
membicarakannya dengan 
siapapun, bahkan tidak dengan 
keluarga dan relasi mereka. Peneliti 
Ubirajara Franco Rodrigues 
berhubungan dengan salah satu dari 
perawat yang mulanya ragu-ragu 
untuk membicarakan keributan di 
Rumah Sakit Daerah tapi kemudian 
mengungkapkan bahwa satu dari 
bagian di rumah sakit itu ditutup 
selama beberapa jam untuk 


menghindari keluar masuknya para 
karyawan rumah sakit, pasien dan 
pengunjung dan juga bahwa para 
dokter datang dari kota lain selain 
Varginha. Menurut kesaksiannya, 
direktur rumah sakit berkata bahwa 
semua pergerakan harus dibiarkan, 
karena “itu hanyalah pelatihan untuk 
para dokter dan anggota militer.” 
Menurut saksi itu (seorang perawat) 
pertemuan itu memuncak dengan 
pernyataan berikut dari direktur 
tersebut: 

“Di sini di Varginha ada orang 
yang senang berurusan dengan “hal- 
hal ajaib”, yang saya maksudkan, 
gaib, aneh... Mungkin orang-orang 
ini akan mencari kalian, terutama 
pengacara bernama Ubirajara itu. 

KEPADA ORANG-ORANG 
INI KALIAN HARUS 
MENYANGKAL SEGALANYA. 
Yang saya maksudkan, kalian harus 
menyangkalnya. ’ ’ 

Poli si dan anggota tentara 
menjaga bagian rumah sakit yang 
ditutup itu selama EBE berada di 
sana. Tapi beberapa warga sipil 
melihat makhluk itu dari dekat dan 
kabar burung terus berlanjut. 

Seorang saksi lain, teman dari 
Ubirajara sendiri, mengungkapkan 
bahwa dia berada di pintu masuk 
rumah sakit pada pukul 10.30 
malam, bersama dengan seorang 
temannya. Dia bertanya pada 
petugas penerima tamu apakah 
benar kabar burung yang 
mengatakan bahwa “monster kecil” 
telah masuk rumah sakit. Petugas 
itu mengiyakan, tapi juga 
mengatakan bahwa makhluk itu 
telah dipindahkan ke rumah sakit 
Humanities. Ini diberitakan terjadi 
sekitar tengah malam antara 20 
Januari, hari Sabtu, dan hari Minggu 
tanggal 22. Jadi suster itu mungkin 
tidak tahu bahwa makhluk itu masih 
berada di rumah sakit itu menunggu 
untuk dipindahkan, di dalam bagian 
yang ditutup. Pemindahan dilakukan 
oleh pasukan pemadam kebakaran. 


Qi 

CasoVarginha 

£ 

—Vi-ni‘+H 1 

zlzzzz* t' 

nwiiftwt W 'l 


1 r ~ ‘ 



— 

, 1 1 

* 



MIUURES EiCONHM H FM 


Kapten Alvarenga dari pasukan 
pemadam kebakaran menyangkal 
keikutsertaan bagian dari 
pasukannya untuk memindahkan 
EBE - yang sekarang telah mati - 
ke rumah sakit Humanities. Tapi 
sebelumnya dia menyangkal bahwa 
Ubirajara telah berhubungan dengan 
direktur Rumah Sakit Daerah 
Adilson Usier, yang memastikan 
bahwa departemen pemadam 
kebakaran Varginha telah ikut serta 
dalam pemindahan jenasahnya. 
Kapten Alveranga kemudian 
berkata bahwa itu merupakan 
kesalahan Usier. Usier selanjutnya 
menyangkal pernyataan itu sendiri 



Gambaran EBE atau alien. 


INFO-UFO 


34 


Nomor 13 
















Markas Escola de Sargentos 


kepada majalah UFO Brasil, 
katanya: 

“Kita tidak dapat menyimpan 
makhluk luar angkasa di sini, kita 
tidak dapat menanganinya, kita 
hanya dapat menangani manusia.” 

Di rumah sakit itu alien itu akan 
dirawat oleh dokter Rogeric 
(seorang ahli penyakit tulang). Dia 
berkata: 

“Saya tidak tahu kalian dapat 
menghabiskan waktu kalian untuk 
hal-hal semacam itu, itu semua 
omong kosong. Tidak ada makhluk 
luar angkasa”. Di lain pihak dokter 
Rogerio yang sama berkata kepada 
seorang reporter dari berita 
Varginha: “Saya tidak tahu apa itu 
(makhluk ET itu), bisa seorang 
manusia aneh, tapi saya tidak pernah 
melihat hal semacam itu” 

Tiga tembakan 

Pada saat yang sama ketika para 
petugas pemadam kebakaran 
menangkap EBE yang terlihat 


pertama kali, lebih banyak saksi 
melihat pergerakan yang aneh. 
Seorang pengacara di Varginha dan 
seorang mantan militer 
menyaksikan 2 pesawat terbang 
yang dia kenali sebagai F-50, pada 
ketinggian yang amat rendah. 
Sebagai seorang mantan pegawai 
militer dia memperhatikan bahwa 
kedua pesawat itu tidak dalam 
formasi yang biasa tapi dalam 
formasi menyerang. Dia juga 
menyaksikan kendaraan militer 
dekat hutan (dekat dengan tempat 
di mana petugas pemadam 
kebakaran menangkap EBE) Dia 
senang melewati tempat itu dan 
melihat sebuah truk yang memuat 
sekitar tujuh orang prajurit dalam 
seragam operasi militer (kamuflase) 
dan beberapa dalam pakaian sipil. 
Bahkan ada lebih banyak orang yang 
menyaksikan kegiatan mereka. 
Seorang teman dari saksi ini berada 
di tempat lainnya dan berkata 
bahwa dia mendengar tiga 
tembakan dan para prajurit keluar 
dari hutan dengan dua karung 
operasi militer, satu diam dan satu 
bergerak-gerak. Sebuah sumber 
lain telah mengungkapkan bahwa 
satu dari para prajurit itu menembak 
satu EBE tiga kali di dadanya dan 
makhluk itu mati seketika. Senjata 
yang digunakan mungkin jenis FAL 
(FAL - Fuzil de Artilharia Leve, 
atau Senapan Artileri Ringan). 

Perincian sekitar 
hal ini masih sedang 
diselidiki oleh 
peneliti Claudeir 
Covo. Operasi 
yang dilakukan 
pihak militer dan 
departemen 
pemadam 
kebakaran 
dilakukan dengan 
sangat tenang dan 
lancar, dan 

keduanya mundur 
sekitar pukul 10.30- 



Saat terlihat bersembunyi di balik semak. 


11 pagi, bersama dengan operasi 
militer yang kedua (yang 
melepaskan tiga tembakan). EBE 
yang tertangkap menggunakan 
jaring diberitakan telah dibawa 
langsung ke Escola de Sargento das 
Armas (EAS) - sebuah sekolah 
militer di kota Tres Coracoes, 25 
kilometer dari Varginha. Beberapa 
hari selanjutnya total sejumlah 6 
orang EBE hidup dan 2 mati dikunci 
di basis ESA. Beberapa warga sipil 



Mayat EBE dibawa dalam peti. 


yang ingin tahu menyusuri taman 
ketika anggota militer/S2 telah pergi 
dengan truk mereka, tapi tidak 
menemukan apa-apa. Ini adalah 
semua informasi dari operasi S-2 
(Dinas Rahasia Militer Brasil) yang 
selanjutnya pada sekitar pukul 7-8 
malam tanggal 20 Januari, ketika 
sejumlah EBE ditangkap di taman. 

Jumlah total 8 EBE : 
1 mati 2 terluka (1 kemudian 
mati) 5 tak terluka dan hidup. 

Pengacara yang tadi mengamati 
pada sekitar pukul 10.30 pagi 
berkata bahwa dia melihat regu 
pencari lainnya yang tiba pada pukul 
1.30 petang berhenti di seberang 
jalan pintas dari tanah, ketika dia 
meninggalkan kantornya. Seorang 
saksi lainnya menyebutkan Regu 


Nomor 13 


35 


INFO-UFO 




























Peta lokasi kota Varginha dan Campinas. 


Pencari S-2 dalam pakain sipil 
(belum dapat diketahui bagaimana 
mereka dikenali sebagai orang- 
orang S-2) sekitar pukul 1.30-2.30 
petang di daerah yang sama. Dua 
laporan ini mungkin tentang operasi 
yang sama. Mereka diyakini tidak 
menemukan apa-apa. 

Ketika semua ini sedang 
berlangsung, dua orang warga 
Amerika dilaporkan telah mendaftar 
masuk ke sebuah tempat 
penginapan yang dekat ke Rumah 
Sakit Daerah dengan peralatan 
aneh. Mereka kemudian terlihat 
baik di rumah sakit Humanities 
(dengan peralatan dan sebuah 
kamera video) dan di sebuah rumah 
makan Churrascaria Gaucha, 
Avenida Dr. Campos Sales nomor 
515 di Campinas larut malam 
tanggal 21 Januari. John Carpenter 
berkata: 

Orang Amerika itu diketahui 
telah mendaftar ke sebuah hotel 
dengan nama palsu yang 
kelihatannya adalah dokter. Saya 
tidak tahu apa-apa tentang peralatan 
atau kehadiran mereka di rumah 
sakit. Semua anggota militer lainnya 
dilarang untuk mengenakan jaket 
mereka (!) dan menggunakan alat 
perekam suara, kamera dan 
perekam gambar. Departemen 
pemadam kebakaran dan 


kendaraan polisi 
militer terlihat di 
luar pintu masuk 
dengan enam 
orang pria, juga 
dua pria dari dinas 
rahasia militer dan 
beberapa dokter. 

Kedua agen dinas 
rahasia 
sebelumnya 
bertemu dengan 
seorang Letnan 
dari ‘S’-2, yang 
tiba dengan 
Volkswagen 
warna putih coklat 
(jenis Fusca) dan 
berhenti di 
samping toko serba ada “Paes 
Mendonca”, di Varginha. Dari 
tempat itu mereka dikirim ke rumah 
sakit Humanities dan terlihat 
memasuki rumah sakit. Ibu Theresa 
Starace de Magalhaes Texeira dari 
Campinas memberitahukan kepada 
peneliti Ubirajara bahwa suaminya, 
Adalberto, yang berada di rumah 
sakit Humanities untuk suatu 
operasi, melihat alien mati didorong 
keluar dari kamar jenasah di atas 
tempat tidur beroda. 

Alien itu disimpan di rumah sakit 
Humanities selama kira-kira 30 jam 
sebelum dipindahkan ke Escola de 
Sarcjentos das 
Armas (ESA), di 
mana anggota 
militer 
ditempatkan 
selama seluruh 
kejadian 
berlangsung. 
Pemindahan 
alien mati dari 
rumah sakit 
Humanities itu 
berlangsung 
pada pukul 6 
petang tanggal 
22 Januari dan 
disaksikan oleh 


beberapa orang. Rumah sakit itu 
bertempat di sebelah kiri jalan kecil, 
yang langsung menuju ke jalan bebas 
hambatan Fernao Dias, yang 
menghubungkan Belo Horizonte ke 
Sao Paulo, dan yang membuat 
pemindahan itu berlangsung sangat 
tertutup. Walaupun para pengemudi 
truk (semuanya 3 truk) sepertinya 
tidak mengetahui apa yang mereka 
bawa dan mereka ditahan di luar 
daerah rumah sakit sampai 
perjalanan dimulai. 

“Iring-iringan kendaraan yang 
sama akan meninggalkan sekolah di 
Tres Coracoes pada pukul 4 pagi hari 
Selasa, 23 Januari. Tujuan: 
Cantpinas (sebuah kota yang jauh 
lebih besar di Sao Paulo) di mana 
“muatan” akan dikirimkan ke unit 
militer yang lain, barangkali Sekolah 
Persiapan Calon Perwira Militer.” 

“Semua operasi ini dipimpin oleh 
letnan kolonel Oiimpio Wanderley 
Santos, kata Tuan Rodrigues. “Kita 
memiliki kesaksian seorang perwira 
militer dari Escola de Sargentos di 
Tres Coracoes yang secara langsung 
terlibat dalam operasi. Dia 
menjelaskan secara terperinci 
semua yang terjadi selama hari-hari 
itu,” tambah Tuan Pacaccini, Dalam 
rekaman sepanjang 42 menit, orang 



Makhluk itu tertangkap dengan jaring. 


INFO-UFO 


36 


Nomor 13 













Makhluk itu berusaha melarikan diri. 


ini berkata bahwa pembusukan telah 
mulai dan ketika jenasah 
meninggalkan Rumah Sakit 
Humanities baunya cukup 
menyengat.” 

“Wawancara dengan beberapa 
orang militer yang terlibat - dalam 
operasi baru ini, memindahkan 
makhluk itu dari Rumah Sakit 
Humanities, mengatakan bahwa tiga 
truk tentara telah digunakan, setiap 
truk dikemudikan oleh dua orang 
tentara yang berbeda. Diyakini 
bahwa ketiga truk itu digunakan 
untuk memindahkan hanya satu 
jenasah [untuk mencegah] supaya 


para tentara tidak mengetahui dalam 
truk mana jenasah itu akan dimuat. 
Para pengemudi dan [pendamping] 
mereka tidak dapat melihat 
perincian jalannya operasi, karena 
mereka ditahan di luar areal rumah 
sakit. Anggota militer dari Badan 
Intelijen Internal Tentara 
(dinamakan TS-2’ di Brasil dan 
sangat kasar dan menindas) 
bertanggung jawab untuk 
mengambil jenasah dari dalam 
rumah sakit, menempatkannya di 
dalam sebuah kotak dan kemudian 
di salah satu dari truk-truk itu.” 

Ini diamati oleh beberapa orang 
pada saat polisi memberhentikan 
semua kendaraan untuk 
memudahkan perjalanan iring- 
iringan ketiga truk dan sebuah Jeep. 


Pada hari Minggu, 

16 Juni, acara 
“Programma de 
Domingo” mengenali 
orang-orang yang 
terlibat dalam iring- 
iringan tiga truk yang 
memindahkan alien itu 
ke Campinas, sekitar 
200 mil jauhnya, pada 
tanggal 23 Januari 
pukul 4 pagi. Menurut 
siaran tersebut, Letnan 
Kolonel Olimpio 
Wanderly Santos memimpin iring- 
iringan itu, didampingi oleh 2 orang 
perwira, 
Kapten 
Ramirez dan 
Letnan Tide, 
ditambah 
Sersan Pedrosa 
dari S-2, 
intelijen militer 
Brasil. Kopral 
Cirilo dan 
Sersan Pedrosa 
mengemudikan 
truk yang di 
tengah dengan 
alien di 

dalamnya. 
Truk-truk lainnya dikemudikan oleh 
Serdadu Vassalo dan Serdadu de 


Mello. Sebuah Jeep (jenis Engesa) 
juga merupakan bagian dari iring- 
iringan. Dan dari Sekolah Persiapan 
Calon Perwira Militer di mana iring- 
iringan tinggal selama 9 jam, 
sementara itu alien mati itu dibawa 
ke Universitas Campinas, di mana 
dokter terkenal Dr. Fortunato Badan 
Palhares (dialah yang mengotopsi 
Nazi Jerman Mengele, sekitar 10 
tahun yang lalu) melakukan otopsi 
terhadap EBE mati itu. Palhares, 
dan juga pihak berwenang lain yang 
terlibat, menyangkal adanya operasi 
semacam itu. Tapi karyawan dari 
universitas itu telah terlihat di taman 
Jardim Andere sedang 
mengumpulkan contoh tanah dan 
tumbuh-tumbuhan dari tempat di 
mana satu dari EBE dilaporkan telah 



Penyelidik UFO Franco Rodrigues dan Vitorio Pacacc 



Pemandangan kota Varginha dari udara 


Nomor 13 


37 


INFO-UFO 






















Tiga Lokasi tertangkapnya EBE atau alien itu. 


ditangkap. Dan peneliti Eduardo 
Mondini mengemukakan ini: 

“Kita telah berhasil 
menghubungi IML (institute Medico 
Legal) dan markas besar militer di 
Campinas, tapi kedua pihak tersebut 
menyangkal adanya penelitian 
jenasah. Tapi, kami menemukan 
seorang dari pihak militer di 
Campinas yang katanya melihat 
sebuah dokumen di atas meja 
pimpinannya, yang membuktikan 
bahwa E.T. pernah berada di 
Campinas. Kami berhubungan 
dengan seorang karyawan IML dan 
mendapatkan informasi bahwa 
pada tanggal 20-26 Januari ada 
pergerakan militer di dalam IML, 
dokumen itu didapatkan di dalam 
laci pribadi militer, untuk 
memerintahkan sebuah jenasah 
dibawa masuk atau keluar dari 
sana.” 

Ada juga informasi yang 
mengatakan bahwa suatu otopsi 
dilakukan di rumah sakit Humanities 
oleh orang yang sama - Dr. 
Lortunato Badan Palhares, dan Dr. 
Coradin Nesve. Bahwa alien mati 
itu kemudian dibawa ke 
Pemakaman Amarais di dekat 
Universitas Campinas di mana 
jenasah itu dibekukan untuk 
pengapalan. Tapi barangkali itu 
adalah otopsi yang sama yang 
dilakukan di Universitas Campinas 


dan jenasahnya 
kemudian 
dibekukan, juga di 
Campinas. 

Ada pukul 9 
malam, 6 EBE 
yang hidup 
dipindahkan ke 
lapangan terbang 
Campinas di mana 
mereka 
ditempatkan ke 
atas pesawat 
EMB Buffalo 
bermesin ganda 
yang dimiliki oleh 
Forca Aerea Brasileira (Angkatan 
Udara Brasil) dan diterbangkan ke 
Sao Paulo, di mana mereka berganti 
pesawat menjadi pesawat 
pengangkut Angkatan Udara 
Amerika Serikat C-17. Alien-alien 
itu kemudian dipindahkan ke atas C- 
17. Dan menurut sumber di menara 
Sao Paulo, tujuan C-17 adalah basis 
Angkatan Udara Albrook di 
Panama. Dan di sana jejak terhapus 
... Apakah kedua alien mati ada di 
atas pesawat, kami tidak tahu. Tapi 
peneliti Claudeir Covo berkata 
bahwa dia telah memperoleh 
pernyataan terpisah dari beberapa 
pengawal bahwa satu dari alien yang 
mati masih tetap berada di 
laboratorium universitas di 
Campinas: 

“Tiga orang militer, seorang dari 
Campinas, seorang dari Jundiai dan 
seorang lagi dari Sumare 
memberikan informasi itu. Mereka 
tidak mengenal satu sama lain”, 
jamin Covo. “Kami tidak meragukan 
mengenai keberadaan laboratorium 
itu. Hanya kami sekarang sedang 
mencoba untuk masuk ke 
dalamnya.” 

Menurut Covo, laboratorium 
rahasia itu dijaga dan diduduki oleh 
anggota militer Brasil. Peralatan di 
sana menyerupai peralatan di film 
fiksi pengetahuan. Alien itu sedang 
dipelajari oleh Konradin Nesve II, 


seorang profesor Jerman dan ahli 
forensik. 

Para ahli urologi merasa heran 
dengan penemuan minggu 
sebelumnya yang terdiri dari 25 
mayat binatang yang dirusak di 
daerah Souza, Campinas. Menurut 
Covo, 13 anjing dan I/’ kucing telah 
dicungkil matanya, tampaknya 
menggunakan alat dengan ketepatan 
bedah. Organ seksual dari binatang 
jantan juga telah dipotong sebelum 
dibawa ke UNICAMP. 

“Semua penemuan ini 
menunjukkan adanya sejenis 
penelitian yang dilakukan oleh 
makhluk luar angkasa pada 
beberapa binatang”, Covo 
mengakhiri. Untuknya, kasus ini 
dapat dihubungkan dengan kasus di 
Varginha. 

Mereka Menyangkal segalanya 


Sekarang, bagaimana tanggapan 
pihak militer, departemen pemadam 
kebakaran dan polisi tentang 
kejadian ini? Pihak militer 
menyangkal segalanya, sampai pada 
tahap bahwa mereka tidak berada 
di taman Jardim Andere walaupun 
ada saksi untuk itu. Pihak militer 
bermasalah karena 17 dari anggota 
mereka sendiri yang terlibat telah 
berbicara dalam kesaksian yang 



BRASILEIRO 


UttilQgci£ acLsaii o Eaertilo d*? 
SGUUBKtrar um altenigeika sm Vargmha -IMKVi 



INFO-UFO 


38 


Nomor 13 







direkam suaranya bahkan 
gambarnya. Di antaranya adalah 
rekaman berdurasi 42 menit di mana 
seorang perwira militer berjabatan 
tinggi memberikan setiap rincian 
dari keterlibatan mereka (ini 
menurut para penyelidik Rodrigues 
dan Pacaccini). Para pemimpin 
militer telah memerintahkan secara 
tegas kepada para prajurit di 
sekolah militer ESA untuk tidak 
berbicara kepada pers atau para ahli 
UFO. Dan kemudian ada karyawan 
rumah sakit yang telah memberikan 
kesaksian dan pernyataan yang 
membenarkan cerita itu. Ke 
dalamnya dapat kita tambahkan 
pernyataan direktur Rumah Sakit 
Daerah yang bertolak belakang 
kepada para peneliti dan pers. Dan 
akhirnya kami mempunyai sejumlah 
besar saksi dari warga sipil yang 
resmi dan “dilindungi” tentang 
beberapa operasi dan penangkapan 
EBE di Jardim Andere dan 
pergerakan iring-iringan kendaraan. 
Selain itu, ada suatu kasus mistik di 
mana seorang anak laki-laki dari 
tokoh politik lokal yang 
berkedudukan tinggi ditemukan mati 
di dalam sel penjara polisi satu 
minggu setelah kejadian. Pihak 
militer telah berusaha menjelaskan 
bahwa seluruh kejadian itu 
disebabkan oleh kematian anak laki- 
laki itu dan pemindahan ke rumah 
sakit Humanities. Maksud pihak 
militer adalah bahwa segalanya 
masih simpang siur dengan kejadian 
yang belum dapat dijelaskan itu. Ini 
diambil dari wawancara Jurnal Wall 
Street dengan Kapten Calza: 

“Kapten Calza berkata bahwa 
dia tidak dapat menjamin kebenaran 
dari apa yang ketiga gadis itu lihat 
di bulan Januari. Tapi kegiatan di 
basis pada akhir minggu yang 
menentukan itu, dia menekankan, 
bukanlah hal yang berasal dari dunia 
luar: Anggota yang baru masuk ke 
sekolah pelatihan sersan melakukan 
parade dan sebuah iring-iringan truk 


dikemudikan menuju bengkel. Pada 
saat yang sama, di rumah sakit di 
kota, truk mengantarkan peralatan 
untuk perawatan jantung yang baru 
dan sebuah ambulans menurunkan 
sebuah jenasah yang telah digali dari 
liang kubur - sebuah jenasah 
manusia, tegas pihak yang 
berwenang.” 

Seperti yang telah saya katakan, 
jenasah anak laki-laki itu ditemukan 
mati di selnya SATU MINGGU 
setelah kejadian yang diberitakan di 
Jardim Andere dan di rumah sakit. 
Dan seorang petugas militer di ESA 
telah memberitahu Pacaccini 
(dalam rekaman video) bahwa dia 
melihat suatu dokumen tentang EBE 
di atas meja kerja seorang perwira. 
Dalam dokumen itu ada deskripsi 
dan lukisan tangan EBE. Ini diambil 
dari Jurnal Wall Street: 

“Gambar itu dikatakan 
menyerupai tangan manusia dengan 
telapak yang rata, dan ada ruang 
kosong terbuka di antara jari manis 
dan kelingking dengan ketiga jari 
yang lainnya.” 

Jadi, ini terjadi di bulan Januari 
dan sekarang sudah bulan Agustus/ 
September. Apa yang telah terjadi? 
Perincian-perincian kecil muncul 
setiap waktu sehingga saya dapat 
menyusun artikel di atas untuk anda. 
Menurut John Carpenter para 
peneliti yang terlibat, yang berada 
di Brasil, telah mendapat ancaman 
langsung melalui telepon dan 
gangguan itu telah berlanjut sejak itu. 
Dan UFO telah terlihat di hampir 
setiap kota di Minas Gerais, dan 
beberapa dari mereka telah difoto 
dan direkam dalam video. Tapi satu 
dari perkembangan yang paling 
berarti adalah 4 orang yang tiba di 
rumah da Silva, rumah dari kedua 
gadis yang menemukan EBE secara 
kebetulan pada pukul 15.30 tanggal 
20 Januari. 

Keempat orang itu mengendarai 
Lincoln Continental berwarna biru 
laut keluaran tahun 1994 dengan 



nomor plat Distrito Federal (Brasil). 
Mereka semua mengenakan setelan 
Armani berwarna putih dan krem. 
Keempat orang itu, seorang Brasil 
dan tiga orang Amerika, 
menawarkan pada sang ibu Luiza 
Helena Fatima da Silva $20.000jika 
kedua gadis itu mau muncul di TV 
dan berkata bahwa mereka 
mengarang semua cerita itu. Kedua 
gadis dan ibu mereka menolak. 

“Mereka berkata mereka akan 
membayar tunai”, “Mereka juga 
berkata mereka akan kembali tapi 
kami tidak dapat menyembunyikan 
kebenaran.” kata Nyonya da Silva 
dalam keluaran bulan Juni UFO 
Roundup. 

Kami juga mengetahui bahwa 
ada usaha untuk menutup-nutupi 
persoalan di sekolah militer di luar 
Varginha dan bahwa semua anggota 
telah dilarang untuk berbicara 
kepada para penyelidik seperti 
Rodriguez dan Pacaccini. Seorang 
prajurit ditangkap karena seorang 
perwira senior berpikir bahwa dia 
membahayakan keamanan. Ini 
dibenarkan oleh orang-orang di 
dalam markas itu kepada para 
peneliti. Dan karena kejadian itu 
terjadi pada akhir pekan dan sekolah 
militer itu hampir seluruhnya kosong 
pada setiap akhir pekan, sekitar 98,5 
dari anggota tidak tahu kejadian itu 
secara rinci. * 


Nomor 13 


39 


INFO-UFO 





K 


o n t a k 


lertemv AlSen Melanggar tvkvm / 


T ahukah Anda bahwa pada 
tanggal 5 Oktober 1982, Dr. 
Brain T. Clifford dari 
Pentagon mengumumkan pada 
sebuah konferensi Pers (“The Star”, 
New York, 5 Oktober 1982) bahwa 
hubungan warga Amerika Serikat 
dengan Makhluk ET dan 
kendaraan-kendaraannya adalah 
benar-benar ilegal (melanggar 
hukum). Menurut sebuah hukum 
yang ada (Bab 14, Pasal 1211 dari 
Peraturan Federal, yang dibuat 
sebelum 16 Juli 1969, sebelum 
Apollo diluncurkan ke bulan), 
siapapun yang melakukan hubungan 
itu secara otomatis menjadi buronan 
dengan hukuman penjara 1 tahun 
dan denda 5.000 Dollar. 

Administrator NASA diberi 
kuasa untuk menentukan dengan 


atau tanpa dengar pendapat tentang 
orang atau obyek yang telah 
mengalami Extra-Terrestrial 
Exposure dan melakukan karantina 
dengan pengawalan tentara, yang 
tidak dapat dihentikan, bahkan atas 
permintaan pengadilan sekali pun. 

Definisi dari “Extra-Terrestrial 
Exposure”tergantung atas orang- 
orang NASA, yang dikuatkan 
dengan kekuatan diktator penuh, 
yang sangat bertentangan dengan 
Undang-undang. 

Menurut Dr. Clifford, yang 
mengepalai para pejabat, yang telah 
mengumumkan pada masyarakat 
selama 39 tahun terakhir, bahwa 
UFO tidak lebih dari cerita bohong 
dan khayalan yang harus diabaikan 
dengan sebuah senyuman : ’Tni 
sungguh bukanlah sebuah lelucon, 


ini adalah sesuatu yang sangat 
serius.” Peraturan ini tersimpan 
dalam Pasal 1211 dari Bab 14 
tentang setumpuk peraturan, yang 
mungkin bagi beberapa anggota 
pemerintahan yang membaca 
keseluruhannya, seperti jarum 
dalam timbunan rumput tebal, dan 
dimasukkan dalam buku hukum itu 
tanpa debat terbuka. Demikian dari 
hari ke hari kita mempelajari bahwa, 
tanpa diumumkan kepada 
masyarakat, dalam kebijaksanaan 
yang tidak dimengerti, Pemerintah 
Amerika Serikat telah membuat 
sebuah kelas kriminal yang baru : 
Orang yang berhubungan dengan 
UFO. 

Alasan yang tidak memuaskan 
yang ditawarkan oleh NASA 
sebagai sebuah pelindung yang 
manis untuk kepahitan ini 
adalah bahwa ET 
tersebut mungkin memi lik i 
sebuah virus yang dapat 
memusnahkan ras 
manusia. Ini adalah salah 
satu kemungkinan inheren 
dalam hubungan- 
hubungan seperti itu, tapi 
justru bukan hanya itu, dan 
alasan itu sendiri 
bukanlah sebuah alasan 
yang valid untuk 
melakukan seluruh 
hubungan illegal atau 
untuk menyatakan orang- 
orang yang berhubungan 
dengan UFO segera 
dipenjara dan didenda. 

Efek utama dari 
hukum itu tampaknya 
tidak akan mencegah 
hubungan, itu mungkin 
akan mendiamkan para 



UFO bisa membuat kepanikan, terlebih karena pengaruh dari film fiksi. 


INFO-UFO 


40 


Nomor 13 










Beberapa jenis alien yang pernah dilaporkan. 


saksi-saksi. Jika dilaksanakan, 
hukum tersebut akan mencegah 
publikasi laporan-laporan ET di 
bawah perlindungan anonimitas, dan 
merusak kebebasan dalam tanah 
merdeka ini. Bagaimanapun, itu 
tidak dapat dijalankan, sangat tidak 
beralasan, dan tidak fair di mana 
masyarakat akan menolaknya. 
Warga negara Amerika Serikat 
akan menyambutnya dengan 
sebuah protes yang bergema dan 
menertawakannya di luar 
pengadilan, memaksanya untuk 
dicabut. 

Seharusnya ia dapat digantikan 
dengan peraturan dengan kata-kata 
yang jelas, yang tidak 
memungkinkan penafisran dalam 
cara yang berbeda, secara 
kemanusiaan relevan dengan 
kemungkinan-kemungkinan 
hubungan ET, didebatkan dan diuji 
oleh Kongres secara terbuka. 
Menurut juru bicara NASA 
Fletcher Reel, hukum tersebut tidak 
dapat diterapkan, tapi dalam kasus 
yang membutuhkannya dapat 
segera dibuat agar dapat diterapkan. 
Apakah ini berarti bahwa ia ambigu, 
sehingga dapat ditafsirkan dengan 
beberapa cara seperti yang 
diinginkan oleh pemerintah. 

Tentu saja bukanlah sebuah 
kebetulan jika Dr. Clifford 
melakukan konferensi pers pada 
masa itu ketika popularitas film E.T 
sedang menanjak. Sebagaimana ET 
digambarkan sebagai sejenis 
makhluk luar planet yang baik dan 
penyayang, kesimpulannya adalah 
bahwa konferensi pers dimaksudkan 
untuk mengecilkan hati usaha-usaha 
untuk berkomunikasi dan bersahabat 
dengan para penumpang UFO. 
Bagaimanapun, meskipun memiliki 
efek yang diinginkan, ia meledak 
sebelum waktunya, menyebabkan 
kemarahan masyarakat. Mungkin 
ada beberapa hubungan antara 
kegagalan ini dengan usaha-usaha 
setengah resmi selanjutnya dalam 


berurusan dengan pelaku ET 
tersebut, film TV V, yang dilengkapi 
dengan pengulangan publisitas 
maksimum dengan jaringan dunia. 
Para alien digambarkan dalam V 
adalah yang paling menakutkan dan 
menjijikkan, yang ditaklukkan oleh 
seorang agen CIA dalam operasi- 
operasi rahasia, manusia berhati 
emas yang dengan bantuan pahla¬ 
wan tampan itu menyelamatkan ras 
manusia. Ini adalah propaganda 
yang jelas dan nyata, yang dirancang 
untuk melakukan apa yang 
disembunyikan pemerintah secara 
luas, dan konferensi pers Dr. 
Clifford tentang ketidakmasuk- 
akalan sebuah hukum yang telah 


tertulis dalam buku gagal melakukan 
pembungkaman usaha-usaha untuk 
berhubungan dan bersahabat 
dengan para penumpang UFO. 

Satu cara untuk mengatasi 
kepanikan masyarakat pada 
pengumuman berita bahwa kita 
berada di bawah pengawasan 
makhluk cerdas dengan teknologi 
yang jauh lebih canggih dari kita, 
adalah menunjukkan bahwa situasi 
ini bukanlah yang baru, tetapi telah 
terjadi selama ratusan tahun. Jika 
“naga terbang” yang disebutkan 
dalam I Ching bermaksud untuk 
menyerang dan merusak kita, 
mereka dapat dengan mudah 
melakukan ini dari dulu. * 


Nomor 13 


41 


INFO-UFO 











L 


0 M 


B A 




INFO-UFO 


Berikut adalah Karya Tulis yang telah masuk ke Panitia sampai berita ini dimuat. 
Pemenang akan diumumkan pada Majalah INFO-UFO edisi 14. Para pemenang 
juga akan mendapat pemberitahuan langsung dari Panitia. 


1. UFO: Undeniable Flying Object (Benda 
Terbang Yang Memang Ada) 

Devita Rizka C, Pengajar Bahasa Inggris 
di ELTI Gramedia Semarang 


2. Apakah para empu pembuat keris kita 
memiliki hubungan erat dengan para ETI, 
sang makhluk pengendara UFO? 

Rr. Dhenok Wahyuningasih 

Surabaya 

3. Sirius dan Zeta Reticuli serta Bintang 
kabut susu, suatu tata surya lain yang 
diduga menjadi asal usul para ETI dan 
UFOnya 

Syatriya Yahya, Amd 

Mahasiswa FE UNAIR, Surabaya 

4. Perjumpaan dengan UFO dan 
dampaknya dalam bentuk phenomena 
waktu yang hilang - Kolonel Ir. R. 
Dradjat Budijanto, MBA., Lawang 

5. Asal-Usul dan tujuan UFO 
Kharisma Wicaksana 
Mahasiswa STIKI 
Malang 


11. Di Balik UFO 
Luqni Kaharudin 

Jawa Tengah 

12. Asal-Usul UFO dan Tujuan Mereka 
Datang Ke Bumi 

Sachri Hidayat 
Mahasiswa UI 
Depok 


13. Absurditas Teori Eksistensi Alien 

Zulpadri 

Mahasiswa Universitas ANDALAS 
Sumatra Barat 


14. Keberadaan UFO Ditinjau dari Segi Skeptis: 
Apakah UFO benar-benar ada? 

IvanTaniputera 

Surabaya 

15. UFO, Dari Mana dan mau apa, Misteri 
yg (belum) Terungkap 

Sigit Setiawan 

Lamongan 

16. UFO & Fenomena Penampakannya 
Arief Fajar Juniarto 

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 



6. Petualang Dari Kedalaman Bima Sakti 
RohmatHaryadi 
Wartawan 
Jakarta 


7. Dari Manakah Kemungkinan Asal Usul 
UFO dan apa tujuan mereka ? 

Jamiken H. E Purba 

Mahasiswa USU 
Medan 


8. Terbesar Di Dunia Misteri UFO & 
Keterkaitan Mitos & Kepercayaan 
Dengan Fenomena UFO 

Ita Nurmala Sari 

Pelajar SMU Gema 45, Surabaya 

9. UFO: Dari Mana Berasal dan Apa Tujuan 
Kedatangannya 

Arriatman Abdullah 

Bandung 

10. Arti Penting Teknologi yg dimiliki 
manusia dipengaruhi oleh teknologi 
UFO atau Alien pada jaman sekarang 
ini atau era Globalisasi tahun yang 
sangat berbeda. 

Yuliantoni - Semarang 


17. Penomena UFO Pseudo-Sains yang Mengusik 

Burhan Nurrosjid 

Yogyakarta 

18 UFO itu ada - Juga alien- Siap-siaplah 

H.Pudjosumedi 

Jawa Tengah 

19. Memilih Menjadi Tak Dikenal 
Dimas Putut Marsanto 

Mahasiwa FISIP Univ. Sebelas Maret 
Solo Baru, Grogol, Sukoharjo 

20. Misteri Makhluk UFO 

M. Abd Basith 

Sepanjang 

21. Fenomena UFO dan Alien 

Adrianadi 

Mahasiswa ITS, Surabaya 


22. Persepsi Masyarakat Terhadap Mitos 
Dalam Fenomena UFO 

Yusuf Paul 

Malang 


23. Pengembangan Teori Penciptaan 
Total Untuk Menjelaskan 
Fenomena UFO dan Alien 
Slamet Suhartono 
Mahasiswa ITS, Surabaya 



42 


Nomor 13 



































UFO sama dengan Piring Terbang 

Zulifah Rusiani, Surabaya 

UFO, Sebuah Fenomena yang 
tak terjelaskan 
Wijakseno, Yogyakarta 

Kerjasama Antara Manusia dengan 
Alien, Mimpi Yang Akan Menjadi 
Kenyataan? 

Liong Pascariana 

Pelajar SMU Ciputra, Surabaya 

Misteri Terbesar: UFO & Kaitannya 
dengan Segitiga Bermuda 

Ayu Pratiwi 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

Pro dan Kontra Fakta Realisme UFO 
Masyita NimasPalupi 
Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


Nenek Moyang Dikunjungi Makhluk 
Asing 

Nashirudin Anwar 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

Fenomena UFO: Antara Mitos, Agama, 
dan Kemajuan Sains 

M. Hamidullah 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

Misteri UFO 

Alif Kartika 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


Fenomena & Alasan Kemunculan 
Agustin, Pontianak 78113 

Dari Manakah Mereka Berasal 
Slamet Basuki, Jawa Tengah 

UFO Sebuah Fenomena alam atau 
sesuatu yang lain? 

Eka Nurlita Kurnia Wardhani 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

UFO: Antara Mitos, Pengetahuan alam 

dan bukti nyata 

Wina Poriescha Yousman 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 

Magelang 


Fakta dan Kenampakan UFO 
Dhana Putra Prasetya 

Palajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


37. Fakta Tentang UFO dan keberadaannya 
dengan manusia 
Jonner Ricardo 
Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


38. Persepsi Manusia terhadap 
keberadaan UFO 

AlfianDoddyF 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

39. Realita UFO 

Luh Putu Krismayanti 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

40. Rahasia di Balik UFO 
Mohammad Alfian Nosis 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

41. Keberadaan UFO di abad Teknologi 
Septian Hary Pratama 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


42. Dari Manakah Asal-Usul UFO 
Taufiq 

Semarang 

43. Alien (Sudah) menguasai Dunia 
Benny Banu Aji 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


44. UFO: Sebuah Realita Yang Semu 
Raditya Andi Dharma 
Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 


45. Fiktif dan Fakta UFO 
Herru Kurniawan 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

46. Asal-usul UFO dan tujuan mereka 
Nurfiadin 

D3 Politeknik, Semarang 


47. UFO: Sebuah Tantangan Bagi 
Teknologi Modern 
Rumartha Putri Swari 
Pelajar SMU Taruna Nusantara 
Magelang 

48. UFO: Antara Mitos dan Peluang 
Bisnis Komersial 

Aji Riyansah Putra 

Pelajar SMU Taruna Nusantara 

Magelang 



INFO-UFO 


Nomor 13 


43 























































F 


i I m 


FIRE IN 

Judul Film : Fire In The Sky 
Sutradara : Robert Lieberman 
Waktu : 2jam 10 menit 

Pemain : D.B Sweeney, Robert 

Patrick, Craig Sheefer, 
Peter Berg 

Film ini didasarkan kisah nyata 
yang dialami oleh Travis Walton. Di 
Bagian Timur Arizona, sebuah tim 
kerja yang terdiri dari 6 orang 
sedang melakukan perjalanan 
menuju hutan nasional Apache- 
Sitgreaves untuk menebang pohon. 
Setelah hari sudah menjelang senja, 
mereka mulai beranjak untuk 
pulang. Saat perjalanan pulang 
itulah mereka melihat sebuah obyek 
yang menyala-nyala, yang tidak 
pernah mereka lihat. Radio yang 
mereka nyalakan menjadi 
kehilangan sinyal. Kemudian 
mereka terkesima dengan adanya 
sebuah obyek cakram pipih yang 
berkilauan cahaya yang melayang- 
layang di dekat truk mereka. Tanpa 
disadari salah satu kru yang 
bernama Travis Walton (dimainkan 
oleh D.B Sweeney) keluar dari truk 
menuju ke arah benda tersebut. 

Teman-temannya masih berada 
di mobil berusaha untuk 
menyadarkannya untuk kembali lagi 
ke mobil. Tetapi Travis tidak 
menghiraukannya, ia semakin 
terkagum-kagum dengan apa yang 
dilihatnya. Tak seberapa lama dia 
seperti disambar oleh cahaya yang 
bewarna kebiru-biruan terang. 
Cahaya itu mendorong Walton 
terlempar di udara dan kemudian 
jatuh agak jauh dari tanah. Teman- 
teman yang melihat hal itu menjadi 
sangat ketakutan. Dan kemudian 
mereka melarikan diri dari tempat 


THE SKY 

tersebut. 

Dalam keadaaan bingung dan 
gugup. Mike Rogers teman dekat 
dari Travis mencoba untuk mencari 
solusi dengan menceritakan apa 
yang dialaminya pada polisi. Tetapi 
mereka tidak percaya akan hal yang 
telah diceritakan dan mereka 
mengira ini adalah sebuah candaan 
saja. Malam hari itupun akhirnya 
mereka memutuskan untuk mencari 
Travis, dengan bantuan lampu 
senter. Tetapi apa yang mereka 
dapatkan hanyalah sia-sia saja. 
Kemudian mereka berencana untuk 
mencari Travis keesokan harinya. 
Namun pencarian itu tetap tidak 
dapat menemukan jejak Travis. 

Pada 5 hari setelah itu Travis 
ditemukan dalam keadaan linglung 
dan kacau. Ia mengalami depresi 
yang hebat dalam dirinya. Dia sering 


FIRE 
IN THE 
SKY 



terbayang-bayang dengan kejadian 
yang menimpa dirinya. Dia juga 
diserbu berbagai macam media 
untuk mengetahui apa yang terjadi 
pada dirinya. Kemudian kasus ini 
diserahkan kepada APRO agar 
kasus ini segera dituntaskan. * 


P ROGENY 


Pemain : Arnold Vosloo 

Jillian MCWhirter 
Wilford Brimley 
Brad Dourif 

Sutradara : Jack F Murphy 

Henry Seggerman 
Waktu : 93 menit 

Film ini bercerita tentang 
penitipan janin alien kepada seorang 
pasangan suami istri yang ingin 
sekali mempunyai anak. Kisah ini 
berawal dari Dr. Burton seorang 
dokter Rumah Sakit Umum di New 
Port, California. Mengalami 
kejadian yang aneh di malam 20 
September. Disaat dia sedang 



berhubungan dengan istrinya, 
Sherry Burton. Mereka berdua 
merasa ada seseorang yang melihat 
dan saat itu bersamaan dengan 
munculnya cahaya biru dari balik 


INFO-UFO 


44 


Nomor 13 














jendela. Sherry merasa takut sekali 
saat cahaya biru itu muncul dan 
udara di sekitar kamar itu terasa 
dingin sekali. Saat itulah mereka 
telah kehilangan waktu selama 2 
jam. Entah apa yang terjadi selama 
2 jam dengan mereka?Craig 
panggilan dari Dr. Burton banyak 
mengalami trauma akan kejadian 
malam itu. Akhirnya dia 
memutuskan untuk pergi ke pskiater 
yang bernama Dr.Lamache. Saat 
dia dihipnotis dia mengatakan bahwa 
pada tanggal 20 Sepetember dia 
agak kurang pulas tidurnya. Disaat 
berhubungan dengan istrinya tiba- 
tiba muncul cahaya biru yang amat 
terang dari balik jendela. Tanpa 
disadarinya waktu mereka hilang 
selama 2 jam dan tubuh Clavel 
terasa dipindahkan. Kemudian 
setelah itu dia baru sadar setelah 2 
jam berlalu. 

Saat pulang ke rumahnya Clavel, 
masih saja termenung memikirkan 
kejadian malam itu. Tapi hal itu 
tidaklah berlangsung lama karena 
istrinya membawa berita gembira 
baginya, dia telah hamil 2 bulan. 
Mereka nampak bahagia sekali 
karena memang mereka 
menginginkan anak. Diduga 
kehamilan itu pembuahannya teijadi 
pada tanggal 20 September. Clavel 
masih tak percaya kalau istrinya 
hamil karena dia merasa sudah 
mandul dan tidak mampu untuk 
membuat istrinya hamil. Ini 
merupakan suatu keajaiban. 
Kehamilan Sherry tidak seperti 
orang pada umumnya dia sudah 
merasakan gerakan-gerakan yang 
amat kuat di perutnya. Dr. Wetherly 
seorang dokter kandungan yang 
dipercayai oleh Dr. Burton untuk 
memeriksa istrinya, saat di USG 
sempat heran karena bentuk janin 
itu tidak pada umumnya. 

Sherry yang sebelumnya 
menolak untuk pergi ke pskiater 
untuk mengetahui apa yang terjadi 
tanggal 20 September. Tapi setelah 


kejadian dan bayangan-bayangan 
aneh selalu menghantuinya, ia 
memutuskan untuk berkonsultasi 
dengannya. Saat dihipnotis ternyata 
dalam waktu 2 jam itu, disaat sedang 
berhubungan dengan suaminya. Dia 
diculik oleh UFO, dan menitipkan 
janin Alien di perutnya. 


Berbeda dengan dua film lain 
yang dibahas dalam rubrik ini, film 
yang Progeny ini bukan berdasarkan 
kisah nyata. Namun apa yang coba 
digambarkan oleh film ini adalah 
sesuai dengan kisah korban alien 
abduction. Apa tujuan mereka 
menculik manusia? * 


COMMUNION 


Judul : Communion 

Sutradara : PhilippeMora 

Waktu : 1 Jam 40 menit 

Pemain : ChristopherWalken, 

Lindsay Crouse 

Pernah membaca buku 
Communion yang ditulis oleh 
Whitley Strieber? Atau membaca 
pengalamannya diculik alien? 

Saat itu bulan Desember tanggal 
26, tahun 1985 di sebuah gunung 
yang merupakan daerah terpencil 
di New York ada sebuah pondok 
yang dihuni oleh Whitley Strieber 
dan keluarganya. Setiap malam hari 
Whitley serasa dibangunkan oleh 
cahaya yang bersinar terang 
setelah ia bermimpi buruk sekali. 
Beberapa hari ia selalu mengalami 
hal yang sama. Ia bertemu dengan 
makhluk yang tidak dikenal yang 
mirip dengan manusia tetapi lebih 
pendek. Menurutnya ini 
merupakan kisah menarik sekali 
yang pernah dialami seumur 
hidupnya. Istrinya menjadi sangat 
kuatir dengan keadaannya yang 
semakin memburuk. Ia selalu 
terbayang-bayang gambaran 
makhluk itu. Pada akhirnya istrinya 
memutuskan untuk mengajaknya 
untuk pergi ke psikiater untuk 
berobat. Setelah dihipnotis, ia 
banyak bercerita tentang 
pengalamannya. Sepertinya tiba- 
tiba ia merasakan kehilangan 
waktu saat makhluk-makhluk kecil 
itu menusukkan sesuatu dalam 



kepalanya. Kemudian saat mereka 
mengadakan pesta hallowen. Ia 
merasakan ada sesuatu yang datang 
pada hari itu. Sesuatu yang 
membuka kamar tidurnya dan 
mereka menculiknya, sesuatu itu 
kemudian mengadakan pemeriksaan 
pada dirinya. Pada saat itulah terjadi 
pertemuan dengan beberapa alien 
yang sangat ramah kemudian 
mereka saling berkomunikasi 
dengan bahasa mereka. Bagi anda 
yang melihat film ini boleh percaya 
atau tidak dengan cerita ini, tetapi 
anda harus tetap melihatnya. Jutaan 
cerita yang sudah ada sangat 
menggagumkan dengan berbagai 
misteri yang terjadi kepada Whitley 
Strieber. Siapakah sebenarnya yang 
menjadi pengunjung pada malam hari 
itu? Mengapa dan apa tujuan 
mereka datang ke bumi? * 


Nomor 13 


45 


INFO-UFO 






TRANSFER VIDEO / HANDYCAM KE VCD 




ALX COMPUTER 

Abadikan peristiwa istimewa 
Anda menjadi sebuah kenangan 
yang tak terlupakan ke dalam 
sebuah CD. 

Untuk itu kami bisa membantu 
Anda untuk mengabadikannya dengan 
beberapa tipe kualitas seperti berikut: 

A. PAKET EKONOMI 

1. CD-R made in Taiwan 

2. Pakai case ( wadah ) tanpa cover 

3. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 30.000,- 

B. PAKET STANDAR 

1. CD-R bermerk ( Samsung, Philips, atau yang sekelas ) 

2. Pakai case ( wadah ) + cover dengan desain biasa 

3. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 60.000,- 

C. PAKET PROFESIONAL 

1. CD-R bermerk 

2. Pakai case transparan + desain cover kelas profesional 

3. Bisa diedit (potong-sambung, tambah judul, multitrack) dengan biaya edit +/- Rp. 25.000,- 

4. Selain dapat master CD, juga mendapat 1 copy CD + case sebagai bonus 

5. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 100.000,- 

D. PAKET SUPER PROFESIONAL 

1. CD-R bermerk 

2. Pakai case transparan + desain cover kelas super profesional 

3. Bisa diedit (potong-sambung, tambah judul, multitrack, dubbing) dengan biaya 
edit +/- Rp. 25.000,- 

4. Selain dapat master CD, juga mendapat 1 copy CD + case sebagai bonus 

5. Tiap CD berdurasi 60 menit @ Rp. 150.000,- 

Kami juga menerima: 

Post Production CD/VCD hingga 500 keping/hari. Cocok untuk Seminar, Company Profile, Saleskit, 
Souvenir pemikahan/ulang tahun, kenang-kenangan, dan lain-lain. 

KETERANGAN: 

- Biaya antar Rp. 2.500,- sekali jalan 

- Biaya jemput Rp. 2.500,- sekali jalan 

- Biaya transfer ke VCD dengan kualitas ekonomis 
apabila memakai CD yang bagus akan ditambah 
Rp. 10.000,- 

- Tanpa cover dikurangi Rp. 10.000,- 

V 


ALZ COMPUTER 

J L PUCANG ANOM UMURII / 58 

SURABAYA 

TELP: ( 031) 501.6300 - 501.4201 
E-mail: |nfo@a bc2QOO.c om 



INFO-UFO 


46 


Nomor 13 













Ik"; \ 

5 Strategi Memperoleh Kontak Dengan ET 

Mencari Sinyal Buatan Yangjauh 

(Bagian Ketujuh) 

Oleh: Allen Tough 

SETI 


Strategi #5: Menggunakan 
teleskop optik dan radio untuk 
mencari sinyal-sinyal buatan dari 
bertahun-tahun cahaya jauhnya. 

Adalah sangat mungkin 
peradaban lainnya menyiarkan 
menara cahaya atau pesan dalam 
arah kita dengan radio atau laser 
bergetaran. Teleskop radio dan optik 
dapat digunakan untuk mencari 
sinyal-sinyal buatan ini, dan juga 
untuk mendeteksi kebocoran tak 
berbahaya dari komunikasi atau 
radar. 

Strategi yang luas ini dapat 
dicapai dalam tiga cara berbeda, 
secara umum disebut SETI radio, 
SETI aktif, dan SETI optikal. Mari 
kita pelajari masing-masing dari 
ketiganya seperti berikut. Strategi 
tradisional selama empatpuluh tahun, 
SETI radio masih banyak dipakai. 
Icon teleskop radionya masih 
menjadi Symbol paling umum untuk 
semua bidang SETI, dan mendapat 
pendanaan yang lebih dibandingkan 
strategi lainnya. 

Beberapa proyek pencarian 
utama masih dalam pengoperasian, 
walaupun yang lainnya telah dimatikan 
untuk berbagai alasan. Situs-situs 
yang kaya informasi dikembangkan 
oleh Liga SETI (SETI League), 
Perhimpunan Keplanetan (Planetary 
Society), Pusat SETI Australia (SETI 
Centre Australia), dan Institut SETI 
(SETI Institute) 

Untuk mencari sinyal radio 
buatan, beragam pendekatan telah 
diterapkan; pencarian cahaya 
tunggal dan ganda, survey langit 


keseluruhan, pencarian-pencarian 
bertarget, dukungan target riset dari 
astronom lain, pendistribusian data 
untuk menganalisa dua komputer 
desktop seluruh dunia. Pencarian 
radio mungkin berkembang segera 
dengan susunan teleskop mencapai 
satu hektar atau bahkan satu km 
persegi. Pusat SETI Australia telah 
menyarankan pencarian untuk 
image holografik dan beberapa 
orang telah mendiskusikan sebuah 
pencarian untuk seni ETI atau ET 
simphony. 

Kebanyakan pencarian radio 
berfokus pada bintang-bintang yang 
mungkin saja adalah planet yang 
dapat ditinggali. 

Juga mungkin saja 
untuk mencari 
sinyal radio dari 
stasiun relay, 
tempat penyim¬ 
panan pengetahuan, 
satelit, atau mesin- 
mesin pintar lain 
yang berlokasi jauh 
dari sistem planet 
manapun di mana 
kehidupan mungkin 
sudah muncul. 

Setelah Shostak 
mengakhiri buku 
terbarunya dengan 
skenario seperti itu, 
yang “mengusulkan 
ilmuwan SETI 
mempertimbangkan 
menujukan teleskop 
radio mereka pada 
target-target yang 


tidak konvensional... Saat kita 
mengayunkan teleskop radio kita ke 
surga, kita tengah mencari 
inteligensi, bukan biologi.” (Shostak, 
1998,hal.201) 

Beberapa orang menganjurkan 
untuk mengirim pesan penyambutan 
pada ETI dengan harapan akan 
memicu reply radio dari ETI. 
Pendekatan ini sering disebut SETI 
Aktif (ASETI). Jika pesan dengan 
hati-hati difungsikan di tengah- 
tengah diskusi yang berkembang 
luas, usaha seperti itu dapat berguna 
sebagai bagian dari pendekatan 
untuk SETI radio. Sebuah komite 
internasional telah mendiskusikan 



“Kami mengirim pesan ke banyak makhluk 
extraterrestrial di alam semesta. Signal itu 
tertangkap sebuah observatorium d! Inggris, 
Mereka tidak mengerti arti pesan itu,,," 


Nomor 13 


47 


INFO-UFO 















Mengapa kalangan ilmuwan SETI sulit menerima kemungkinan alien telah datang ke planet bumi? 


pendekatan ini di tahun 1998 tapi 
hanya sedikit usaha telah dilakukan. 

Beberapa usaha tak 
terkoordinasi dari ASETI telah 
muncul dalam beberapa tahun 
belakangan ini. Dalam tahun 1997, 
agen ruang angkasa Eropa 
mengumpulkan lebih dari seratus 
ribu peran dan tanda tangan di 
internet, memuatnya dalam CD 
ROM, dan mengirimnya ke 
permukaan Titan (Bulan Saturnus 
paling besar). Satu laporan baru 
mengatakan bahwa pesan mulai dari 
undangan-undangan tak karuan bagi 
alien untuk makan malam, hingga 
mengajak untuk perdamaian 
galaktik. Sebuah badan komersil 
Amerika yang tak berkaitan yang 
disebut Encounter 2001 
menggunakan radio sebagai SETI 
aktifnya di tahun 1999. Halaman 
terakhir pesan mereka, yang 
disiarkan dari sebuah antenna 
Ukrainian mengundang siapapun 


yang membacanya untuk membalas 
dan mengirim informasi tentang diri 
mereka, dan sebuah kelompok 
orang Brazilia terdiri dari astronom 
amatir bersiap untuk meluncurkan 
Extracom, sebuah usaha yang 
mereka klaim sebagai 4 Inisiatif 
Komunikasi pribadi ETI nomer 
satu.’ Pengumuman email mula- 
mula mereka memproklamirkan 
bahwa “sudah waktunya untuk 
bergabung dalam komunitas galaktik 
yang besar.Sudah waktunya untuk 
bicara bebas dari bumi kepada 
seluruh semesta “(Marx, 1999) 
SETI optikal mencoba untuk 
mendeteksi getaran laser, pesan- 
pesan infra merah, atau sinyal-sinyal 
optik buatan lainnya dari bertahun- 
tahun cahaya jauhnya. Stuart 
Kingsley telah menggambarkan dan 
mempromosikan ide. SETI optikal 
selama beberapa tahun, dan 
mengembangkan sebuah website 
yang kaya informasi di 


www.coseti.org. Juga, Bioastonomy 
News (1999) mengkhususkan 
sebuah terbitan untuk SETI 
optikal.Terbitan itu memuat sejarah 
dan landasan pemikiran, khususnya 
sebuah daftar proyek-proyek teoritis 
dan observasional sejak tahun 1961, 
dan perincian terhadap tiga 
pencarian utama yang dimulai sejak 
tahun 1998, dan Paul Horowitz 
(2000) mensurvey, menjelaskan 
bahkan mengilusikan strategi- 
strategi optikal SETI. 

Strategi lain yang mungkin 

Sebagai tambahan dari lima 
strategi menjanjikan, beberapa 
kemungkinan lain telah diusulkan 
oleh beragam ilmuwan. 

Sebagai contoh, mungkin sebuah 
teknologi yang sangat tinggi dapat 
memakai partikel yang terpolarisasi 
secara neutrino, pelibatan quantum, 
sinar gamma, partikel tachyons, 


INFO-UFO 


48 


Nomor 13 













gelombang dua gravitasional atau 
beberapa partikel lain atau teknik 
berkomunikasi melintasi jarak yang 
jauh. 

Mungkin beberapa inteligensi 
alien menanamkan pesan-pesan di 
dalam genom manusia atau kode 
genetik jutaan tahun yang lalu.Atau 
dalam mikroba yang didesain untuk 
survive dalam suatu lingkungan, 
yang ekstrim, seperti dalam zona 
panas yang dalam di bumi.Atau 
dalam DNA dari materi organik 
yang mencapai atmosfir dari ruang 
angkasa. 

Mungkin tanda-tanda dari alien 
mencampuri masyarakat kita dapat 
dideteksi jika kita melihat sangat 
jauh di atas bentuk intervensi biasa 
yang kita mungkin sudah perkirakan. 

Jika kita membiarkan imajinasi 
kita menjelajah lebih jauh, kita dapat 
mempertimbangkan mencari orang- 
orang dengan pikiran dikuasai ETI 
atau yang nyata-nyata kehidupan 
buatannya dibentuk oleh ETI. 
Sebagai contoh, kita dapat 
mempelajari orang-orang pengidap 
schizophrenia yang percaya mereka 
adalah ETI, mungkin beberapa 
diantaranya tidaklah sepembual 
yang kita asumsikan. 

Ringkasan dan renungan 

ETI yang kita deteksi mungkin 
berada jauh di atas kita dalam 
pengetahuan dan teknologi, mungkin 
seratus ribu tahun, satu juta tahun, 
atau bahkan satu milyar tahun. 
Untuk ETI, mengirimkan satelit 
yang sangat cerdas untuk memonitor 
kita dapat menjadi semudah 
memproduksi sebotol champagne 
bagi kita. Jika ETI muncul di galaksi 
kita, ada suatu kesempatan baik 
yang masuk akal bahwa satelitnya 
sudah mencapai bumi. 

Artinya, kita harus secara giat 
mengejar dan mendukung ketiga 
strategi menjanjikan untuk 
mendeteksi ETI dekat bumi. 1) 


Mencari di system tata surya dan 
bumi untuk bukti-bukti fisik obyek 
alien dan efeknya. 2) Mengeluarkan 
undangan mengajak ETI untuk 
mengadakan dialog dengan 
manusia, dan 3) menjadi siap dengan 
memadai untuk kontak sedemikian 
hingga mendorong ETI untuk 
merespon. 

Kita juga harus mengejar dua 
strategi menjanjikan untuk 
mendeteksi tanda-tanda inteligensi 
yang bertahun-tahun cahaya 
jauhnya. 4) Mencari proyek-proyek 
astroengineering, penggunaan 
energy luar biasa, byproduct, atau 
bukti-bukti lain dari peradaban 
teknologi, dan 5) menggunakan 
radio dan optikal teleskop untuk 
mencari dan memisahkan sinyal- 
sinyal buatan. 

Karena masing-masing dari lima 
strategi ini dapat berhasil dalam 
keadaan tertentu di mana strategi 
lain gagal, masyarakat akan lebih 


bijaksana jika mengejar kelima 
strategi seluruhnya dengan giat. 
Manfaat bernilai bagi kita, dan bagi 
generasi mendatang dapat jauh 
melebihi seluruh ongkos kelima 
strategi. 

Kelima strategi menjanjikan ini 
menyediakan peta jalan untuk masa 
depan SETI-sekilas gambaran 
keanekaragaman bidang SETI 
dalam satu atau dua dekade.Dan 
pada tahun 3000, kelima strategi 
akan berhasil. 

Bidang SETI disatukan oleh 
tujuan umumnya dalam mendeteksi 
bukti-bukti ilmiah tak terbantah 
terhadap adanya ETI yang asli. 
Kebijakan terbaik untuk mencapai 
tujuan mulia ini adalah untuk 
mendorong dan mendukung kelima 
strategi menjanjikan, juga secara 
simultan terus menaksir nilai 
potensial strategi lainnya sama 
baiknya. (Selesai) - Diterjemahkan oleh 


Helen Chandra 


Mencari Komputer atau Notebook 
dengan Harga Murah, Berkualitas 
dan Bergaransi ? 





Sanca Wijaya 


Computer 

SUPPUER - HARDWARE - SOFTWARE 
MAINTENANCE - SERVICE 

Surabaya Mali Lt. I Blok A-33 Telp. 031-5316561, 5348980 


Nomor 13 


49 


INFO-UFO 









u 


Gantungan Ktroci 



tJFO tyania 

Gantungan kunci model alien 
atau UFO ini menarik untuk 
dikoleksi. Beberapa merupakan 
souvenir dari acara pertemuan UFO 
tertentu, namun ada yang dijual 
dengan fungsi korek api atau jam. 
Siapa yang ingin meniru? * 




Sambungan dari halaman 17 

mulut berangsur hilang sejak 
kejadian itu, entah karena cahaya/ 
sinar yang kuat tersebut atau karena 
perawatan dokter gigi. 

Sampai sekarang saya memang 
masih sering mengunjungi dokter 
gigi. Saya berpikir apa yang akan 
terjadi jika saya tidak cepat bangun 
dan menghindar dari sinar kuat 
tersebut. Saya juga merasa bahwa 
benda tersebut bentuknya dan 
sinarnya seperti “UFO” yang 
pernah saya lihat sebelumnya tahun 
1979. 

Saat itu pagi hari pukul 04.30 
tahun 1979, tepatnya saya sudah 
lupa. Seperti biasa setiap pagi saya 
berjalan-jalan sambil menghirup 
udara segar di sekitar halaman 
rumah keluarga yang luas, di Jl. 
Sumatera Surabaya. (Sekarang 
rumah tersebut sudah dihuni orang 
lain). Tidak seperti biasanya 


sewaktu saya akan turun dari trap 
rumah ke halaman terlihat di langit 
sebuah benda berbentuk seperti 
cakram/piring terbalik, terbang agak 
rendah dengan kecepatan luar biasa. 
Benda tersebut terbang kira-kira 
dari arah utara/barat laut ke selatan/ 
tenggara. Bagian belakang benda 
tersebut mengeluarkan sesuatu 
seperti lidah api yang panjang 
bermuatan listrik. Pangkal lidah api 
tersebut berwarna semu oranye 
sedangkan lainnya berwarna putih 
agak semu kuning. Dalam satu detik 
benda tersebut sudah hilang dari 
penglihatan saya. Walaupun 
demikian saya dapat melihat cukup 
jelas warna dan bentuknya karena 
cahaya yang dikeluarkan benda 
tersebut sangat terang benderang, 
menyilaukan bagaikan cahaya 
matahari. Disekitar sisinya 
mengeluarkan sinar yang warnanya 
seperti warna sinar lampu neon dan 
bercahaya terang benderang. Gaya 


terbangnya sangat ringan sekali, 
tidak lurus tetapi berbelok kekanan 
kekiri seperti zigzag dan lincah 
sekali. Benda tersebut tidak 
mengeluarkan suara. Saya berniat 
memanggil saudara saya agar dia 
ikut melihat tetapi sayang benda 
tersebut terbang dengan kecepatan 
sangat tinggi, dalam satu detik sudah 
hilang dari penglihatan. Pada waktu 
saya melihat benda tersebut saya 
sangat terkejut dan heran, 
karena belum pernah selama hidup 
saya melihat benda yang sangat 
canggih seperti itu. Saya juga 
berpikir kalau negara termaju didunia 
ini belum dapat membuat benda/ 
pesawat secanggih itu. Saya 
berkesimpulan kalau benda tersebut 
berasal dari luar bumi. 
Kemungkinan besar benda tersebut 
adalah UFO. Demikian pengalaman 
saya yang aneh dan menakutkan. 
Kejadian yang tidak mudah saya 
lupakan. * 


INFO-UFO 


50 


Nomor 13 























Indonesia 


INFO-UFO mempersembahkan sebuah dokumentasi berupa kliping digital berbagai 
artikel tentang UFO dan misteri lainnya Berisi ratusan halaman kliping 
dari berbagai media cetak berbahasa Indonesia yang 
terbit sejak tahun 1930-an, 


Tersimpan dalam format JPG dengan resolusi 
tinggi yang kompatibel dengan berbagai 
Software untuk melihat gambar. 


Am H riD MlikNr VF& 
Mi.ik.rtMh uru -UPD nu hIH hirn 
Urjih. | U i. 1 -hn-i-ir-ha i 


Dapat dicetak atau dibaca langsung 
dengan mudah melalui komputer. 


Jelajahi informasi berbagai artikel 
dalam CD-ROM ini yang 
mungkin belum pernah 
Anda baca sebelumnya. 


INFOSUFO 


Jl. Krembangan Barat 31-1 
Surabaya 60175 - 

257u,___ 

rax. tuo i j joo-9233 
h tt p: t J w ww. i nf o-u fo.co m 
email: sales@rnfo-ufo.com 


N ui i )S 


System requirements 

- 486/33 or faster processor 

- y s. Windows or MAC O S 

- Image Viewer Software 
- High Color graphics 
- CD-ROM drive 










